an) 
- 
Pa 
— 


LINUX 


www.infolinux.web.id Juli 2004 


untuk Generasi 
Penerus Bangsa 


ERP Linux 


Instalasi dotProject 
Mengenal dan 
Menggunakan JDS (2) 
Tip dan Trik Penggunaan 
StarOffice 7(2) 

Internet Murahvia GPRS 
Internet Cepat via 
CDMA 

Emacs, Bukan Editor 
Teks Biasa 

Regular Expression pada 
Python 

Graphical User Interface 
dengan Zenity 


Menjadi Pilot 
Pesawat Tempur 


9951521301063 


7 


8 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dunia Kerja dan 


Pendidikan 


ua bidang kegiatan manusia ini, 

kerja dan pendidikan, sangat sulit 

dipisahkan karena adanya saling 
keterkaitan atau ketergantungan. Di saat 
dunia kerja membutuhkan tenaga terampil 
di bidang Linux misalnya, maka dunia 
pendidikan sudah sepantasnya menyambut 
dengan menyesuaikan kurikulumnya. Dan 
sebaliknya, dunia kerja juga perlu 
mengetahui tenaga kerja seperti apa yang 
akan dihasilkan dunia pendidikan. 

Dunia pendidikan dapat berupa pendidikan 
formal dari TK hingga perguruan tinggi, dan 
pendidikan nonformal seperti lembaga kursus, 
penerbit buku pendidikan, dan lain-lain. Dunia 
kerja yang kami maksud adalah lembaga 
bisnis swasta dan pemerintah, termasuk 
pengelola pendidikan itu sendiri. 

Linux dan aplikasi open source lainnya, 
atau disingkat Linux, dapat dimanfaatkan di 
manapun Anda berada. Di dunia kerja, 
Linux dapat dijadikan sebagai bagian dari 
sistem informasi organisasi, mulai dari 


aplikasi perkantoran, aplikasi database, e- 
commerce, e-government, hingga aplikasi 
ERP (Enterprise Resource Planning). Linux 
dapat dijadikan bagian dari bisnis itu sendiri, 
misalnya di perusahaan pengembang 
software, lembaga pendidikan komputer, 
dan lain-lain. Linux juga bisa berdampingan 
dengan software proprietary seperti Oracle, 
IBM DB2, Borland Kylix, dan Sun 
StarOffice. 

Dalam dunia pendidikan, Linux dapat 
berperan di hampir semua lini kegiatan 
pendidikan. Secara garis besar, aplikasi 
Linux di pendidikan dapat dibagi menjadi 
dua kelompok. Pertama, Linux sebagai alat 
belajar-mengajar, misalnya Xrmap untuk 
belajar Geografi dan Gcompris untuk 
mendidik anak usia 2 hingga 8 tahun 
tentang bahasa, Matematika, dan ilmu 
alam. Kedua, Linux sebagai materi yang 
diajarkan, misalnya belajar tentang sistem 
operasi dan jaringan komputer, aplikasi 
perkantoran, database, dan multimedia. 

Sebagai masukan bagi pembaca yang 
telah atau akan bermigrasi ke Linux, di edisi 
ini kami menyajikan informasi seputar Linux 
di berbagai bidang, seperti aplikasi 
pendidikan, geliat komunitas Linux di Jogja, 
dan sebuah perusahaan obat dan makanan 
terkenal Konimex di Solo. CD yang kami 
sertakan berisi berbagai aplikasi untuk 
kalangan pendidikan dan bisnis. Tentu saja, 
semua software di CD tersebut bersifat 
free, sehingga Anda bebas menggunakan 
dan menyebarluaskannya.& 

Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, | Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat Redaksi: 
Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok Waluyatmoko 
(Manager), Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar 
(Manager), Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje 
Monoarfa. Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230- 
5318, 316-2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682- 
6817. Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung 
jawab percetakan. 


www.infolinux.web.id 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX JULI 2004 3 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


INFO 


— 


IN 


Intel Pentium 4EE 3.4 


GHz Northwood EE 


Selama sepanjang tahun 2003, 
AMD dan Intel sedang terjadi 
kompetisi yang sangat keras dalam 
pasar processor. Saat Intel 
mengambil jalan pada kekuatan 
computing dengan arsitektur 
“Hyper-Pipeline” Pentium 4, ... 


INTER. COM INENTIAL 
OKIYES AV 


Toar maosaursenar 
CINBA1SF 


... 


Bb nu 


e 


, 
: 
5 
3 
P3 
3 
& 

22 


s.roereeani 


4 InroLINUX JULI 2004 


r 


Tn 


NUX 


bisnis 


ak 


Tux Paint 0.9.12 


Masa depan ditentukan dari hari 
ini. Demikianlah salah satu 
peribahasa yang sangat terkenal. 
Saat ini, negara kita, dalam bidang 
TI, masih lebih banyak mengimpor 
daripada mengekspor. 


Tooi9 
2 
Ah Hohoho... 
ya) 
20 maa, 
alan) MN $$ “NN 
Ap (ce) InfoLinux 
an : 
Ca Fa #3 


R Pick a color and a brush shape to draw with 


www.infolinux.web.id 


GL-117 0.9 


GL-117 adalah game bertemakan 
pesawat. Di sini, pemain adalah 
seorang prajurit yang bertempur 
dengan berbagai jenis pesawat 
tempur. Walaupun terdapat cukup 
banyak game pesawat di Linux... 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 3 
ULASAN CD 

Distro Mini dan Peta Dunia 6 
SURAT PEMBACA 10 
BERITA 

Oracle Support Linux di 12 
Asia Pasifik 


Network Associates Menghadir- 12 
kan Antivirus untuk Linux 
High-End IP PBX Dikeluarkan 12 
oleh Siemens 

Linus Torvalds Mengubah 13 
Sistem Kontribusi Kode di Linux 
IBM Memperkenalkan eServer i5 13 
IBM Meluncurkan Solusi untuk 13 
Lembaga Keuangan 


OPINI 

I Made Wiryana: 14 
Hack! Maaf, Ini Bukan Soal KPU 
Budi Rahardjo: 1s 
Harus Lebih Bertanggung Jawab 
Michael S. Sunggiardi: 16 


Cita-cita Baru Anak Muda 
Indonesia Menjadi Hacker 


KLINIK 18 
ULASAN 


Pengantar: Setengah-setengah 22 
di Linux? 


Acer Aspire 2000 

ECS Elitegroup G556 
ECS Elitegroup A535 
Intel Pentium 4EE 3.4 GHz 
Northwood EE 

ECS Elitegroup 865G-M 
Abit 1C7-G 

Tux Paint 0.9.12 
Pdftohtml 0.36 
Dbview 1.0.2 

GL-117 0.9 

Xscorch 0.1.15 


BISNIS 
ERP Linux di Pabrik Obat 
dan Makanan 


FEATURE 
Jogja, Kota Linux dan Hacker 


TUTORIAL 

Instalasi dotProject 
Mengenal dan Menggunakan 
JDS (2) 

Tip dan Trik Penggunaan 
StarOffice 7 (2) 

Internet Murah via GPRS 
Internet Cepat via CDMA 
Emacs, Bukan Editor Teks Biasa 
Regular Expression pada 
Python 

Graphical User Interface 
dengan Zenity 


23 
23 
24 
24 


25 
25 
27 
28 
29 
30 
31 


44 


48 
50 
53 
58 
64 
67 


70 
74 


78 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 


melihat Ulasan “Linux Ready”. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 


“Linux Ready”, yaitu: 


PixelView 
GeForce FX 5900 XT 


Sapphire 
ATi Radeon 9600SE 


www.infolinux.web.id 


Intel Pentium 4E 
3,20 GHz Prescott 


Menyiapkan 
OpenOffice 
Indonesia 


Cinta pada pandangan 
pertama rupanya tidak 
selalu berlaku bagi Willy 
Sudiarto Raharjo. 
Mungkin juga Anda? 
Kenal pertama Linux 
hanya dari tampilan teks 
yang tidak indah atau dari 
cerita “sedih” seorang 
teman. 


InroLINUX JULI 2004 5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Distro Mini dan Peta Dunia 


CD edisi ini berisi kumpulan program untuk berbagai keperluan dan 
beragam usia pengguna. Salah satu yang berguna untuk segala usia adalah 
Xrmap, peta dunia multimedia. 


ebagai kelanjutan edisi bulan lalu, 50 MB dan 150 MB. Ukuran CD 50 
CD edisi ini lebih banyak berisi MB disebut juga pocket atau credit Na 
paket-paket program yang dapat card CD. 
diinstalasi pada beberapa jenis distro @ dotProject: Aplikasi berbasis web untuk 
Linux. Cara instalasi paket ada yang manajemen projek, diulas pada rubrik Ulasan dan cara instalasi yang dilengkapi 
sangat mudah, misalnya yang berbentuk “Tutorial” edisi ini. screenshot berikut ini hanya untuk 
binary seperti OpenOffice.org, dan ada @ Drgeo: Aplikasi untuk belajar geografi— beberapa paket dan distro yang menurut 
yang agak sulit seperti instalasi driver matematika. kami sangat penting untuk pembaca 
video card ATi. Namun jika Anda @ Driver: Beberapa driver video card, pemula. 
mengikuti langkah demi langkah petunjuk nVIDIA, nForce, dan ATi. 
yang tersedia, ditambah lagi mau @ Gcompris: Aplikasi pendidikan untuk Distro-distro mini 
membaca manual atau howto, kami yakin anak usia 2 hingga 8 tahun. Sesuai namanya, ukuran Damn Small 
semua masalah dapat diatasi. @ Grass: Aplikasi GIS (Geographic Linux (DSL) sangat kecil, hanya sekitar 50 
Bagi Anda yang baru mengenal Linux, Information System). MB. DSL dilengkapi desktop Fluxbox yang 
CD ini dapat di-boot langsung untuk @ Messenger: Gaim dan Yahoo! Messenger. sederhana namun cukup mudah 
menjalankan distro mini Damn Small Linux @ OpenOffice: OpenOffice.org versi 1.1.1. digunakan. Distro DSL juga disertakan 
tanpa harus diinstalasi. Berikut ini daftar isi @ Scilab: Aplikasi pendidikan pengganti dalam bentuk iso, bersama dua distro mini 
lengkap dan penjelasan singkat isi CD edisi MathLab. lainnya, LNX-BBC dan Bonzai Linux, dalam 
ini, urut sesuai abjad: @ Server: Tiga aplikasi server jaringan yang — direktori “distro”. Iso-iso distro mini dapat 
@ Bittorent: Aplikasi atau plug-in untuk terkenal aman, djbdns, gmail, dan digunakan untuk emergency atau start-up 
download file secara cepat, dengan vsftpd. disk. 
metode peer to peer. @ Xmgrace: Aplikasi untuk menggambar Mengingat harga CDR lebih murah dari 
@ Browser: Opera web browser yang (plotter) dua dimensi. floppy disket, start-up disk berupa CD 
dilengkapi mail client dan meseenger, @ Xrmap: Bola dunia (gambar vektor yang lebih banyak berguna daripada disket. 
dan Dillo yang ringan dan sederhana. dapat diperbesar) dan peta geografi Distro mini juga berguna untuk demo atau 
@ Dict: Dictionary server dan client. dalam format pdf, gif, html, teks, sarana belajar Linux tanpa harus instalasi, 
@ Distro: LNX-BBC, Bonzai, dan Damn gambar bendera, serta lagu kebangsaan dan tidak membutuhkan spesifikasi 
Small, tiga distro Linux yang berukuran (midi). komputer yang canggih. 


e-fhdalisdalif loppy) 


dsl tohd-/dev/hdal Copy CD to HD parition and 


asi fromhd-/dev/hdal Boot fron previously copied CD-| 
“dasi fsshi Ipd infsisyslogimonkeyiftp) Start various deanons at boot 


Dam Sinall Lisux comes yith ABSOLUTELY HO WARRANTY. to Ihe exlent permited by apylicabie la 


Getting Started With Damn Small Linux 

dsi lang-us (cs da de es fr nl it pl ru sk ...) Choose Language 

dsi nofscsiipcnciaiusbiagpiswapiapnjapicinceiddc) Disable HH-detection 
Turn on DHA accel. for all drives - 
Runlevel 2, Textnode only 
(Alnost) no harduare-detection 
Interactive startup/setup 


& Gambar 1. Pilihan booting Damn Small Linux. & Gambar 2. Desktop Damn Small Linux. 


6 InroLINUX JULI 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Danu Small Linux comes with ABSOLUTELY IO WANNATIY, lo Ine calon peruiled by applicable as 


Getting Started With Damn Sinall Linux 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ipppcontig 


pppoecanf 


& Gambar 3. Full Enhanced Desktop Damn Small Linux. 


Cara menggunakan DSL 

DSL berbasis distro Knoppix, sehingga 
tidak sulit bagi Anda yang sudah terbiasa 
menggunakan Knoppix. Perbedaan yang 
mencolok, Knoppix sangat lengkap, secara 
default menjalankan desktop KDE. 
Sedangkan DSL sangat sederhana dengan 
desktop Fluxbox yang sangat ringan. 

Pada saat boot, Anda dapat menekan 
IF21 untuk membaca petunjuk untuk 
memilih cara booting yang sesuai dengan 
komputer Anda. Misal, Anda ingin meng- 
copy image dari CD ke harddisk dan 
menjalankan DSL dari harddisk, maka Anda 
harus mengetik “dsl tohd —/dev/hda1" 
diikuti Enter. Pada waktu lain Anda booting, 
Anda dapat memilih “dsl fromhd — /dev/ 
hda1”. Pilihan boot dari harddisk ini akan 
lebih mempercepat proses kerja DSL dan 
CD lebih awet. (Lihat Gambar 1). 

Kemudian, Anda akan ditanya beberapa 
hal untuk konfigurasi X Window, misalnya 
jenis mouse yang Anda gunakan, apakah 
USB atau PS/2 dengan scroll (whee/ 
mouse)? Tampilan pertama desktop DSL 
adalah web browser Dillo dengan back- 
ground layar gelap (Lihat Gambar 2). 

Desktop Fluxbox tidak memiliki tombol 
Start. Untuk menjalankan aplikasi, klik 
mouse kanan pada desktop, lalu arahkan 
mouse ke nama aplikasi yang akan 
dijalankan. Anda juga dapat memilih desktop 
agar dilengkapi icon-icon, dengan urutan 
berikut ini: klik mouse kanan (Desktop | Full 
Enhanced Desktop (Lihat Gambar 3). 

DSL juga dilengkapi aplikasi Control Panel 
seperti di Windows atau Mandrake Control 


Center. DSL Control Panel dapat digunakan 
untuk konfigurasi jaringan, seperti ethernet 
card, dja-up, wireless LAN, dan sound card. 
Control Panel juga memudahkan Anda untuk 
menyalakan dan mematikan aplikasi server 
seperti SSH, NFS, Web, FTP, dan DHCP 
(Lihat Gambar 4). 


LNX-BBC dan Bonzai 

Tidak seperti DSL, LNX-BBC dan Bonzai lebih 
ditujukan untuk sysadmin atau pengguna 
Linux yang sudah mahir. LNX-BBC tidak 
langsung menjalankan X Window (opsional). 
Namun, LNX-BBC sudah disertai berbagai 
aplikasi berbasis teks untuk admin Linux, 
tanpa harus diinstalasi. Bonzai lebih klasik 
lagi, hanya menjalankan Linux dengan shell, 
tanpa aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi 
yang lengkap, Bonzai harus diinstalasi ke 
harddisk, seperti distro asli Debian. 


Cara mem-burn CD 

Jika telah menggunakan komputer dengan 
distro Linux dengan KDE, Anda dapat 
memilih K3b untuk mem-burn file iso ke 
CDR (Lihat Gambar 5). Namun, bila Anda 
ingin lebih cepat atau tidak punya program 
CD-Writer di X Window, Anda dapat 
menjalankan perintah cdrecord untuk 
membuat CD Linux mini. 

# cd Imnt/cdrom/distro 

# cdrecord -scanbus 

# cdrecord -v dev-0,1,0 speed-16 
damnsmall-0.7.iso 


Catatan: “dev-0,1,0” ditentukan dari hasil 
perintah “cdrecord -scanbus". 


www.infolinux.web.id 


Control Panel 


#oundc ardc onfig 


Backup! Restore) Choose Device 
#xit control panel| refresh) read the manual| 


& Gambar 4. Damn Small Control Panel. 


Hle Restoratian 


Jika belum memiliki Linux, Anda dapat 
menggunakan pem-burn-an CD pada sistem 
operasi lain, misalnya Nero di Windows. 


Xrmap 

Tahukan berapa jumlah penduduk di kota 
kelahiran Anda? Jika tidak tahu, Anda dapat 
menggunakan Xrmap, peta digital yang 
dilengkapi informasi berbagai format, teks, 
gambar, dan suara. 

Berikut ini cara instalasi Xrmap (RPM) 
dan cara menambahkan data HTML dan 
peta GIF, serta peta PDF ke direktori data 
Xrmap (/usr/share/rmap): 

# cd /mnt/cdrom/xrmap/ 

# rpm -ivh xrmap-2.29-1.1386.rpm 

# cp cia wdb2.jpd /usr/share/rmap/ 

# tar xjvf factbook html 2002,tar.bz2 -C / 
usr/share/rmap/ 

# tar xzvf pdfmaps-1.1.tar.gz -C /usr/ 
share/rmap/ 


Perintah untuk menjalankan Xrmap di X 
Window melalui konsole atau virtual 
terminal (bisa juga lewat perintah atau 
menu Run di desktop): 

$ xrmap & 


Xrmap tampil dalam bentuk bola dunia. 
Anda dapat melihat bagian manapun di dunia 
dengan menggunakan mouse kiri dan kanan. 
Mouse tengah atau mouse kiri dan kanan 
bersamaan, akan menampilkan menu untuk 
memberi perintah kepada Xrmap. Sebagai 
contoh, untuk mencari sebuah kota di seluruh 
dunia, lakukan beberapa langkah berikut: 

@ Setelah klik mouse tengah (kiri-kanan 


InroLINUX JULI 2004 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


WENamp ala 
Ssr'er today! Jl as Pa Pr Be 


INDONESIA 1 
her” 1 TP Pama 


'" Write 1s09660 Image to CD 


Burning Device 


Device: 


Gancel 


Current Projects UUTE-ON LTR-522465 


Fimage to Write: 


tsp/cdo72004/distro/bbc-2.1.iso 


&) size: | a7.7 m3 


Systemid: —— LINUX 
Volume id: LNX-BBC 
Volume Set id: - 


Publisherid: — version 21 
Preparerid: —- 
Application Id: Linux 


Seems to be an ISO9660 image 
MDS sum: OcbbcB3fafodc19f55b9e15287aBa7f4 


& Gambar 4. K3b Write ISO Singa 


bersama), lalu klik Search. 

@ Ketik pada baris di bagian paling bawah 
jendela menu, misalnya Bekasi. 

@ Klik baris hasil pencarian, maka Anda 
akan dibawa ke jendela baru yang berisi 
informasi kota tersebut dan beberapa 
icon yang berhubungan dengan 
informasi lainnya. Klik gambar bulatan 
warna-warni akan memutar bola dunia 
untuk menampilkan kota Bekasi pada 
titik tengah. 

@ Pada bola dunia, tekan tombol numerik 
(#1 atau (ShiftJ |) untuk memperbesar 
peta dengan kelipatan pangkat 2. 


Gambar 6 menunjukkan Xrmap sedang 
menampilkan peta Indonesia (PDF) dan bola 
dunia (gambar vektor), serta menu untuk 
menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan lain- 
lain. 


Driver video card 

Driver video card yang disertakan pada 
setiap distro biasanya merupakan driver 
jenis “generic”, sehingga banyak fitur video 
card yang mestinya dapat dinikmati, tapi 
tidak tersedia jika menggunakan driver 
generic tersebut. Berikut ini petunjuk 
instalasi contoh dua jenis driver video yang 
mendukung 3D, yaitu nVIDIA dan ATi. 


nVIDIA 

Untuk menginstalasi driver nVIDIA, Anda 
dapat melakukan langkah-langkah berikut 
(login sebagai user 'root' di modus teks, 
tidak di X Window): 


8 InroLINUX JULI 2004 


& Gambar 6. Xrmap dengan bola dunia dan peta PDF. 


1. Masuklah ke direktori yang berisi file 


driver nVIDIA pada CD InfoLINUX atau 
copy file nvidia ke sebuah direktori. 

# cd /mnt/cdrom/driver/nvidia 

# cp NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336- 
pkgl.run /tmp 

# cd /tmp 


2. Jalankan perintah di shell Linux seperti 


di bawah ini: 
# sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-5336- 
pkg1.run 


Ikuti langkah-langkah pada layar, antara 
lain Anda harus menyetujui (ACCEPT) 
lisensi. (Lihat Gambar 7). 


Catatan: Apabila Anda diminta download 
dari situs ftp://download.nvidia.com, 
Anda abaikan saja dengan mengklik pada 
"yes" di layar monitor Anda. Jika 
instalasi berhasil, akan muncul tampilan 
seperti Gambar 8. 


3. Setelah instalasi driver selesai, sekarang 


Anda harus mengedit file '"XF86Config-4' 
atau 'XF86Config' yang terletak di 
direktori “/etc/X11' (sebagai user 'root'), 
misalkan dengan menggunakan editor 'vi' 
# vi letc/X11/XF86Config-4 


Carilah “Section “Device””, kemudian 
gantilah nama Driver menjadi ““nvidia” 
seperti contoh di bawah ini: 
Section “Device” 

Identifier “device1” 

VendorName “ 


www.infolinux.web.id 


BoardName “ 
Driver “nvidia” 


Pastikan juga bahwa pada Section 
Module, terdapat module “glx”, 
kemudian hapus (beri tanda #)modul 
“dri” dan “GLcore” bila ada, seperti 
contoh berikut: 
Section “Module” 
Load “glx” 
# Load “dri” 
# Load “GLcore" 


Petunjuk pengeditan file XF86Config ini 
ada dapat Anda baca dengan 
menggunakan perintah less: 

# less /usr/share/doc/NVIDIA GLX-1.0/ 
README 


4. Masuklah ke X Window untuk menguji 
apakah driver nVIDIA sudah terinstalasi 
dengan benar. Jalankan perintah 
'startx', apabila muncul lambang nVIDIA 
berupa logo mata, berarti driver nVIDIA 
Anda sudah terinstalasi dengan benar. 


Perhatian: 

@ X Window atau XFree86 server tidak 
boleh sedang berjalan saat melakukan 
instalasi driver nVIDIA ini. Anda dapat 
keluar dari X Window dengan 
melakukan “/ogout” untuk kembali ke 
bentuk shell dan lakukan langkah- 
langkah instalasi di atas. 

@ Jika Linux Anda sudah terkonfigurasi 
agar X server langsung berjalan ketika 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Please read the following LICENSE and then select either "Accept" to accept 
the license and continue with the installation, or select "Do Not Accept" to 


abort the Installation. 


License For Customer Use of NVIDIA Software 


Do Not Accept 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Installation of the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-xbb 
(version: 1.8-5336) is now complete. 


Please update your XF86Config file as 


appropriate: see the file /usr/share/doc/NVIDIA GLX-1.0/README for details. 


IMPORTANT NOTICE -- READ CAREFULLY: This License For Custower Use of 
NVIDIA Software ("LICENSE") is the agreement which governs use of 
the software of NVIDIA Corporation and its subsidiaries ("NVIDIA") 
downloadable herefrom, including computer software and associated 


printed materials ("SOFTWARE"), 


By downloading, installing, copying, 


Or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terus 


of this LICENSE, 
do not download the SOFTWARE , 


MECITALI 


ARA“ 


& Gambar 7. Instalasi dan lisensi driver nVIDIA. 


masuk kali pertama ke Linux, maka 
Anda harus melihat file “inittab" yang 
terletak di direktori “/etc”. Ubahlah 
angka sebelum “initdefault” dari 5 
menjadi 3. Kemudian reboot-lah Linux 
Anda. Kemudian lakukan langkah- 
langkah instalasi di atas. 

@ Cara lain untuk mematikan modus login 
X Window sementara, adalah dengan 
menjalankan perintah “init 2" atau “init 
3". Setelah proses instalasi nVIDIA 
selesai, Anda dapat kembali ke modus X 
Window dengan perintah “init 5". 


ATi 

Driver video card dari ATi ini lumayan rumit 
dalam melakukan proses instalasinya, 
sangat berbeda dengan proses instalasi 
driver nVIDIA. Mudah-mudahan untuk ke 
depannya, vendor ATi bisa membuat paket 
instalasi yang lebih mudah. 

Sebelum menginstalasi driver ATi ini, 
pastikan pada Linux Anda terinstalasi 
software: 

e glibc versi 2.2 atau 2.3 
e XFree86 versi 4.1.0, 4.2.0 atau 4.3.0 


Untuk memastikannya, Anda dapat 
memeriksanya dengan melakukan perintah 
di shell (khusus distro yang menggunakan 
RPM): 

# rpm -ga | grep glibc 
# rpm -ga | grep XFree86 


Catatan: Perhatikan versi-versinya, karena 
akan diperlukan dalam proses instalasi. 


If you do not agree to the terms of this LICENSE, 


NVIDIA Si 


oftware Installer for Unix/Linux 


mau.nvidia.com 


& Gambar 8. Instalasi driver nVIDIA sukses. 


Setelah yakin Linux Anda telah 
terinstalasi kedua software tersebut dan 
dengan versi yang sesuai, Anda dapat 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut 
(login sebagai user 'root') : 

1. Masuk ke direktori yang berisi file paket 
rpm driver ATI pada CD /InfoLINUX yang 
sesuai dengan versi XFree86 yang 
terinstalasi di Linux Anda. Contoh ini 
menggunakan XFree86-4.3 
# cd /mnt/cdrom/driver/ati/XFree861 
4.3.0/ 


2. Jalankan perintah di shell: 
# rpm -Uvh —-force fglrx-4.3.0- 
3.7.6.i386.rpm 


3. Apabila sebelumnya modul kernel fglrx 
belum terinstalasi pada sistem Linux 
Anda, maka Anda harus melakukan 
langkah-langkah berikut: 

e Masuk ke direktori “/lib/modules/fglrx/ 
build mod' dan jalankan perintah: 
# sh make.sh 


Perintah di atas untuk membangun 
modul kernel yang telah terkustomi- 
sasi penuh. 
e Masuk ke direktori “/lib/modules/fglrx' 
dan jalankan perintah: 
# sh make install.sh 


Ini di atas untuk menginstalasi modul ati 
ke dalam repositori modul kernel. 

4. Jalankan perintah “fglrxconfig' untuk 
mengonfigurasi driver. Jawab 


www.infolinux.web.id 


pertanyaan-pertanyaan yang muncul 
sesuai dengan keinginan Anda. Dan 
ketika diminta untuk membuat file 
XF86Config-4, jawab dengan 'y'. 

5. Restart dan masuk ke X Window. 

6. Jalankan perintah “fglrxinfo' untuk meme- 
riksa apakah driver telah terinstalasi secara 
benar. Jika keluar tulisan “OpenGL vendor 
string: ATi Technologies Inc.' berarti driver 
ATi telah terinstalasi dan terkonfigurasi 
dengan benar. Jika dari “fglrxinfo' meng- 
indikasikan bahwa (software) MESA 
Indirect Rendering sedang digunakan, 
maka Anda harus mengulang kembali 
langkah-langkah di atas, dengan mem- 
perhatikan hal-hal sebagai berikut: 

e Pesan-pesan error saat instalasi. 
e# Jawaban-jawaban yang Anda berikan 
saat menjalankan “fglrxconfig'. 


7. Jika masih memiliki pertanyaan, Anda 
dapat melihat “howto” pada CD 
InfoLINUX di dalam direktori driver ATi. 
Bukalah file “linuxhowto-ati.html"”, yang 
merupakan file howto yang disediakan 
vendor ATi untuk solusi permasalahan 
instalasi yang akan Anda temui. 


Perhatian: 

Disarankan agar sebelum menginstalasi 
driver ATi, Anda juga menginstalasi paket 
“kernel-source”. Karena pada saat proses 
instalasi langkah ke-2, paket akan mencari 
source kernel di Linux Anda.A 

Rusmanto dan Wiryadi (rus@infolinux.co.id 
dan wiryadi@infolinux.co.id) 


InroLINUX JULI 2004 9 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLINUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat 
membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


Tip dan trik lainnya 

Redaksi /nfoLINUX yang baik, saya meng- 
ucapkan terimakasih sebesar-besarnya 
atas 260 tip yang disajikan sebagai menu 
utama di edisi lalu. Saya baru saja ber- 
pindah ke Linux setelah bekerja tahunan 
dengan Windows, dan saya menemukan 
banyak sekali jawaban pertanyaan- 
pertanyaan saya di sajian tersebut. 
Sebagai informasi, saya menggunakan 
Red Hat Linux 9 yang saya dapat dari 
Buku Mini. Walaupun tips untuk Red Hat 
tidak banyak, saya banyak belajar dari 
tips-tips lainnya yang saya yakini juga 
dapat berjalan di berbagai distro. 

Saya berharap, sajian seperti ini tidak 
hilang. Tentunya, saya tidak mengingin- 
kan agar sajian seperti itu diberikan 
setiap bulan. Diselingi dengan keadaan 
seputar dunia Linux atau bisnis, tentu 
saja boleh. 

Saya bahkan menaruh banyak 
harapan agar redaksi memperluas tip trik 
tersebut. Bagaimana kalau di beberapa 
edisi ke depan, tips sejenis tersebut 
disajikan lagi, namun dengan tips pada 
hal-hal lainnya? Tips produktivitas kantor 
misalnya? Atau tips networking di Linux 
misalnya? Saya tunggu, loh. 
Terimakasih. 

HARAHAP MANUNGKALIT—JAKARTA 


Saudara Harahap, senang sekali InfoLIVUX 
dapat bermanfaat bagi Anda. Kami juga 
sangat senang dengan usul-usul Anda. 
Kami akan terus membahas berbagai 
keadaan aktual di dunia Linux dan open 
source, sambil tak lupa singgah ke dunia 
bisnis. Kami juga akan menyajikan tip-tip 
lain yang berhasil kami kumpulkan. Tunggu 
saja! Terimakasih atas usulnya! 


Profil-profil setiap kru 
InfoLINUX 

Halo redaksi, saya sungguh menyambut 
baik tampilan baru saudara Anda, PC 
Media! Salut! Kapan InfoLINUX berganti 
wajah seperti saudara Anda? Salah satu 
perkembangan yang cukup menjadikan 


10 InroLINUX JULI 2004 


PC Media terlihat lebih dewasa adalah 
tampilnya foto-foto kru PC Media di 
bagian belakang majalah. Kapankah 
InfoLINUX melakukan hal serupa? Dan, 
apakah bisa mendapatkan profil-profil kru 
InfoLINUX? Kalau bisa, tolong 
informasikan ke saya. Terimakasih. 
MELANI SURYANINGSIH—JAKARTA 


Halo Melani, InfoLIVUX akan senantiasa 
berkembang sesuai dengan perkembangan 
dunia luar. Untuk profil-profil kru InfoLINUX, 
untuk saat ini, kami akan menampungnya 
terlebih dahulu. Terimakasih atas usul yang 
diberikan. 


Paperless di Linux 

Redaksi /nfoLINUX, saya adalah seorang 
staf TI sebuah perusahaan multinasional 
yang akan memindahkan sebagian 
sistemnya ke Linux. Saya bertanggung 
jawab akan pemindahan sistem tersebut. 
Kami rasakan, perpindahannya cukup 
susah, dan setelah bersusah payah, 
sebagian besar telah kami pindahkan 
sendiri. 

Selesai pemindahan, kami juga ingin 
melakukan beberapa perubahan, dan 
salah satunya adalah pengurangan 
kertas. Yang tercakup di antaranya 
pemindahan faks manual ke e-mail, 
dokumen elektronik, dan lain sebagainya. 

Saya telah mengikuti selama satu tahun 
ini dan cukup tertarik dengan berbagai 
rubrik yang disajikan, termasuk utama 
beberapa edisi terakhir. Apakah /InfoLINUX 
berniat untuk membahas paperless di Linux 
dalam rubrik utama edisi depan? Kalau 
berminat, kami dapat menyediakan test 
case untuk Anda, sekaligus situasi kantor 
kami yang berpindah ke Linux. 

Menurut saya, seharusnya Linux 
mampu membantu kita mendongkrak 
produktivitas. Anda setuju? 

SURADI SANYOTO PRATAMA—JAKARTA 


Tentu saja kami setuju Pak Suradi. Kami 


mengucapkan selamat atas keberhasilan 
perusahaan Bapak untuk memindahkan 


www.infolinux.web.id 


sebagian sistem ke Linux. Tentunya, hal ini 
juga bisa menjadi contoh untuk perusahaan 
lain. 

Mengenai paperless di Linux, hal 
tersebut adalah suatu usulan yang menarik. 
Kami juga mengucapkan terimakasih atas 
tawarannya untuk test case. Kami 
membahas topik ini di dalam rapat redaksi 
kami. Paperless di Linux mungkin bisa 
dimasukkan sebagai bagian dari 
produktivitas kantor. 


Pembahasan bersambung 
Redaksi /nfoLINUX, saya ingin menanya- 
kan mengapa ada artikel yang dibuat 
bersambung. Manurut saya, hal tersebut 
agak sedikit menyusahkan karena saya 
harus menunggu sambungannya di edisi 
depan. Memang sih, penulis sudah 
berusaha agar terdapat pembatasan. 
Namun, biasanya saya menjadi pena- 
saran. Banyak hal yang bisa dikerjakan 
dalam satu bulan. Mengapa redaksi tidak 
membuatnya menjadi 10 atau 12 
halaman untuk satu artikel saja? 
YULIANTO BOY—SURABAYA 


Halo Yulianto, untuk saat ini, kami tidak 
dapat menyediakan ruang kosong 10 
sampai 12 halaman untuk satu judul tulisan, 
kecuali rubrik utama. Apa yang kami lakukan 
adalah membatasi sebisa mungkin agar 
setiap topik sambungan dibuat semandiri 
mungkin. Tapi, terimakasih untuk masukan 
Anda. Kami akan terus memikirkan cara 
terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. 


Profil tokoh-tokoh Linux 
Redaksi, apakah bisa menghadirkan profil- 
profil tokoh-tokoh open source di majalah 
InfoLINUX? Kalau perlu, dilengkapi dengan 
poster. Itu saja usul saya, terimakasih. 
JAMALUDIN AKBAR—BANDUNG 


Terimakasih atas masukannya saudara 
Akbar. Usul Anda sangat menarik, dan 
kami akan mempertimbangkannya. 
Percayalah, kami akan mencoba untuk 
mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak. 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Kernel 2.6.6 


Di bulan Mei lalu, para 


pengembang merilis Kernel 


Linux 2.6.6, yang menurut 


para pengamat merupakan 


berita yang sangat baik. 


Perubahan-perubahan pada 


kernel 2.6.6 dari kernel 
sebelumnya 2.6.5 dapat 
dilihat di http:// 


www.kernel.org/pub/linux/ 
kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.6 


“Rilis kernel Linux 2.6.6 


merupakan rilis dengan 
maintenance yang sangat 
baik, di mana memerlukan 


Oracle Support Linux di Asia Pasifik 


racle sangat serius menggarap pasar Linux 

di Asia Pasifik. Menurut Leigh Warren, 
Vice President Oracle Asia Pacific-Linux 
Business Unit, Linux telah memicu gerakan yang 
mengarah ke model komputasi berbiaya rendah 
di Asia Pasifik. 

Dukungan Oracle terhadap pengembangan 
Linux di Asia, antara lain melalui kerja sama 
dengan beberapa perusahaan, seperti Miracle 
Linux Corporation Jepang dan Red Flag 
Software Co., Ltd. China. Oracle juga telah 
memulai sertifikasi untuk Asianux, distro standar 
Linux pertama di Asia, yang merupakan hasil 


Contoh pemakai Linux -. 
dan Oracle di Asia Pasifik ORACLE 
adalah Alibaba.com, Tsinghua Network Center, 
Tsinghua University, dan Xiaolan Town (China), 
Bharat Sanchar Nigan Limited, Central Bank of 
India, Government of West Bengal, Departement 
of Treasury, IDBI Bank, Indian Railways Catering 
and Tourism Corporation, Kotak Mahindra Bank, 
dan South Asian Petroleum Ltd. (India), Eu Yan 
Sang dan Seng Hua Hng (Singapura), William, 
Gothong & Aboitiz (Philipina), International 
Islamic University Malaysia (Malaysia), TOPS 
(Thailand), PT Ever Shine Textile (Indonesia), dan 


usaha maintenance lebih dari 
kernel 2.6.1 menjadi jauh ke 
kernel 2.6.6,” pernyataan Sam 
Greenblatt, Senior Vice 
President and Chief Architect 
of Computer Associates' 
Linux technology group. 
Kernel baru ini dapat di- 
download di http:// 
www.kernel.org. 


Knoppix 3.4 

Knoppix merupakan 
kompilasi Linux yang dapat 
dijalankan langsung dari CD, 
tanpa harus menginstalasi ke 


kerja sama antara Red Flag dan Miracle Linux. Van Shung Chong (Hong Kong). @Rus 


Network Associates Menghadirkan 
Antivirus untuk Linux 


W alaupun Linux jauh dari bencana “Kebanyakan 
virus dan worm seperti halnya Windows, — virus, worm baru 
Network Associates meluncurkan McAfee ditargetkan ke 
LinuxShield, sebuah antivirus yang didesain Microsoft, tapi serangan ini melalui platform 
untuk server Linux. Perusahaan Network 


yang non-Microsoft seperti router, firewall, dan 
Associates merasa server Linux memerlukan 


Broaabaner INTERNET 
benda AI 


aan 


platform Linux,” kata Eric Hemmendinger, 


harddisk. Knoppix secara 
otomatis mengenali dan 
mendukung banyak tipe 
hardware. 


Pada Knoppix 3.4 


dilengkapi dengan kernel 
terbaru 2.6.5, dengan 
dukungan hardware lebih 


banyak dan performa lebih 


baik. Tapi Knoppix ini 
disertakan kernel 2.4.26 
sebagai default. Jika Anda 


ingin mencicipi kernel 2.6.5, 


pada menu boot, ketik 
'knoppix26', dan knoppix 


Anda pun berjalan dengan 


kernel baru. Tampilan KDE 
memakai versi 3.2.2, Gimp 


versi 2.0, setup baru untuk 


IRDA/Bluetooth, dan 
menawarkan fitur “GPRS 


internet-connection ready'. 


Yang berbeda adalah logo 
Knoppix yang futuristik. 
Untuk informasi lanjut ke 


www.knopper.net/knoppix/. 


12 


InroLINUX JULI 2004 


pertahanan pada lingkungan dengan platform 
yang heterogen. Software ini dapat mendeteksi 
dan menghancurkan “gangguan-gangguan” 
yang melewati server Linux, sebelum mencapai 
komputer client yang menggunakan sistem 
operasi Microsoft. 


Direktur Penelitian Aberdeen Group. 

LinuxShield dapat berjalan pada server 
RedHat 9.0: RedHat Enterprise 2.1 dan 3.0 
Advanced ServerWorkstation/Enterprise Server, 
SuSE 8.2 dan 9.0, dan SuSE Enterprise 8 
Server. DEWS 


High-End IP PBX Dikeluarkan 


oleh Siemens 


S iemens pada bulan Mei lalu meluncurkan 
high-end IP PBX enterprise yang dapat 
menampung lebih dari 100,000 IP phones dari 
sebuah data center. Produk dari Siemens yang 
dinamakan HiPath 8000 IP PBX ditujukan bagi 
perusahaan besar dan ingin meningkatkan 
pengerjaan VolP ke dalam sebuah data center 
yang besar. 

HiPath 8000 ini dibuat berdasarkan Siemens' 
softswitch HiO 8000, sebuah Session Initial 
Protocol (SIP) IP switch phone. Sistem operasi 
yang digunakan adalah Linux, sebuah langkah 


www.infolinux.web.id 


Km SIEMENS D2 


perubahan baru 
bagi Siemens .& ji - 
yang sebelumnya 
menggunakan Unix. Server Linux menjalankan 
call control dan aplikasi sinyal sebuah server IBM 
e-Series dengan dual-processor Intel Xeon. 

Siemens juga menambahkan ekstensi pada 
SIP untuk HiPath 8000 mendukung semua fitur 
pemanggil bawaan Siemens'. Sebelumnya, 
implementasi SIP Siemens menggunakan 
protokol VolP dari CorNetIP dalam paket-paket 
SIP.NEWS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Linus Torvalds Mengubah Sistem 
Kontribusi Kode di Linux 


inus Torvalds dan maintainer kernel 2.6 
Linux Andrew Morton mengumumkan 
sistem baru untuk tracking kontribusi ke Linux: 

the Developer's Certificate of Origin. 

Sistem yang digagas oleh konsorsium OSDL 
(Open Source Development Labs) ini mampu 
melacak dengan jelas siapa penyumbang kode 
tertentu dalam kernel Linux. 

Namun DCO dikhawatirkan mengancam 
filosofi open source Linux. Selama ini Linux 
dikenal sebagai sistem operasi milik bersama. 
Dengan “menandatangani” kode di dalamnya, 


timbul kesan bahwa kode itu dimiliki oleh 
individu-individu tertentu. DEWS 


IBM Memperkenalkan eServer i5 


BM pada tanggal 11 Mei 2004 memperkenal- 

kan eServer i5, sistem pertama yang 
dilengkapi mikroprosessor IBM POWER5. Sistem 
ini menawarkan tenaga komputasi besar, 
fleksibilitas dan penghematan biaya bagi 
pelanggan, selain itu memang ditujukan bagi 
segmen UKM di Indonesia. 

eServer yang diperkenalkan yaitu, eServer i5 
Model 520 dan Model 570. IBM eServer i5 ini 
dapat mengintegrasikan dan menjalankan 
berbagai sistem operasi secara bersamaan, 
termasuk i5/OS, Windows, Linux dan AIX 5L. 

“Dengan meluncurkan eServer ih yang 
didukung oleh mikroprosessor POWER5, IBM 


Series. 


IBM 


RESS CONFERENCE 


904 


Series. 


server 


menyediakan teknologi terobosan dan nilai 
ekonomis baru bagi segmen UKM,” papar Ayu 
Bisono, iSeries Product Manager, IBM Indonesia, 
pada sebuah konferensi pers.JEWS 


IBM Meluncurkan Solusi untuk 
Lembaga Keuangan 


BM pada 18 Mei 2004 lalu, mengumumkan 

sebuah solusi TI untuk lembaga keuangan 
yang memungkinkan untuk mengintegrasikan, 
mengelola, dan mendapatkan informasi bisnis 
yang dihasilkan kegiatan operasional sehari-hari 
dan kegiatan para pelanggan. 

Hengkie Kastono, Country Manager Finansial 
Teritory, IBM Indonesia memaparkan” Kombinasi 
peranti lunak dan peranti keras IBM yang 
spesifik bagi industri—didukung oleh keahlian 
industri yang dimiliki konsultan kami—akan 
memberikan manfaat terbaik dalam membantu 


Press Conference 
Jakarta, May 18 2004 


perusahaan membuat kegiatan operasional 
mereka lebih efisien, mengantisipasi kebutuhan 
pelanggan mereka.” AEWS 


www.infolinux.web.id 


The Code 


IStimewa 


c 
z 
kal 

E 
5 

2 


Fedora Core 2 

Distro dengan kode “Tettnang' 
ini merupakan salah satu 
produk dari proyek openly- 
developed yang didesain oleh 
RedHat, 'open' di sini untuk 
partisipan umum, dipimpin 
oleh sebuah meritocracy. Pada 
Release Notes Fedora Core 2 
ini juga dituliskan sebagai 
catatan 'Fedora Core is not a 
supported product of Red Hat, 
Inc. 

Untuk kebutuhan hard- 
ware, distro ini membutuh- 
kan untuk mode-teks 
direkomendasikan minimum 
Pentium 200 MHz, untuk 
mode-grafikal direkomen- 
dasikan minimum Pentium II 
400 MHz. Ruang harddisk 
yang diperlukan minimum 
620 MB, untuk server 1,1 GB, 
personal desktop 2,3 GB, 
workstation 3,0 GB, dan jika 
menginstal seluruhnya 
membutuhkan 6,9 GB. Untuk 
memory memerlukan 
minimum 64 MB untuk 
tampilan mode-teks, untuk 
tampilan mode-grafikal 
minimum 192 MB, dan 
direkomendasikan 256 MB. 

Fedora Core 2 telah 
memakai kernel 2.6 dengan 
dukungan hardware lebih 
banyak. Untuk X Window, 
Fedora Core 2 memasukkan 
Gnome 2.6, KDE 3.2.2, Xfce 4. 
Pada distro ini juga diserta- 
kan k3b, hanya saja program 
k3bsetup tidak dimasukkan, 
dan juga xawtv dihilangkan 
dan digantikan dengan 
tvtime. 

Yang menarik, Fedora Core 
2 menyediakan file image 
yang didesain untuk 
digunakan pada USB pen 
driver, sehingga sistem dapat 
melakukan booting melalui 
device USB. File image 
tersebut adalah 'diskboot.img' 
yang terletak di direktori '/ 
images' pada CD 1. 

Untuk informasi lengkap 
bisa dilihat di http:// 
fedora.redhat.com/. 


InroLINUX JULI 2004 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


I Made Wiryana 


NY 3 


N 


khir-akhir ini saya jauh lebih sibuk dari biasanya, baik 

dengan kesibukan riset ataupun kesibukan keluarga, 

sampai-sampai kewajiban bercerita di kolom ini menjadi 
tersendat-sendat. Dalam urusan oprek-mengoprek, saat ini saya 
sedang sibuk mainan berbagai hardware yang menggunakan 
sistem operasi GNU/Linux. Di antaranya Access Point Linksys 
WRT54G dan PDA Ipag 5450 yang dilengkapi dengan koneksi 
Bluetooth dan WLAN. Meng-hack hardware memiliki keasyikan 
sendiri, apalagi bila digabungkan dengan software-nya yang 
open source. Access point ini sumbangan kenalan saya seorang 
seniman Jerman lulusan Fisika, sedangkan PDA ini juga 
kontribusi rekan saya seorang arsitek pengguna Linux di 
Indonesia. 

Saya menggunakan access point ini untuk koneksi jaringan di 
dalam rumah saya, termasuk dengan PDA yang saya gunakan 
ketika menemani si kecil main- 
main pasir di kebun. Jadi saya 
tetap bisa chat dengan rekan- 
rekan sembari mengawasi si kecil 
yang menjelajah kebun. Access 
point Linksys (yang sekarang 
diakuisi oleh Cisco) dari awalnya 
menggunakan sistem operasi GNU/Linux dengan konfigurasi 
untuk embedded, misal dengan memanfaatkan busybox. Bahkan 
Linkysys juga menyediakan source code firmware yang 
digunakannya di situs Linksys GPL Code Center 
Iwww.linksys.com/support/gpl.aspl. Setiap orang boleh men- 
download, mengutak-atik, melakukan kompilasi ulang, dan 
menambahkan fitur yang diinginkan dari access point ini. 

Untuk memulai utak-atik yang sederhana dari access point 
ini, awalnya dapat digunakan exploit yang ada di fasilitas menu 
PING. Cara lain yang lebih fleksibel dengan mengganti firmware 
asli dengan firmware yang sudah memberikan fasilitas remote 
access, misal via telnet atau ssh. Untuk mengganti firmware 
tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan menu Upload 
firmware atau dengan menggunakan tftp (trivial file transfer 
protocol). Menu upload firmware memiliki keterbatasan, karena 
hanya versi-versi tertentu firmware saja yang dapat di-upload. 
Untuk menggunakan tftp, diperlukan client tftp khusus. Jangan 
lupa agar mudah bootloader diset dengan parameter boot wait 


14  InroLINUX JULI 2004 


“Dengan perangkat ini, maha- 
siswa dapat belajar memprogram 
sistem untuk embedded.” 


.. Hack! Maaf, Ini Bukan 
. Soal KPU 


on dan nvram boot wait. 

Pertama, access point dinyalakan dan dengan segera (jangan lebih 
dari 3 detik) firmware dikirim, dengan menggunakan client tftp. Jadi 
sebaiknya client tftp sudah dijalankan, nama berkas, dan informasi 
yang lainnya sudah diberikan dan tinggal ditekan tombol RETURN. 
Setelah itu, access point di-boot ulang (dengan menekan tombol 
reset). Dapat dilihat penambahan menu dan fasititas baru. Misal 
power dari access point ini dapat ditingkatkan (hingga dua kali lipat), 
atau access point bisa juga difungsikan sebagai bridge. Juga menu 
lain seperti pengaturan OoS (Ouality of Service). 

Bagi yang tertarik mengeksplorasi Access Point ini dapat 
membaca informasi di situs Seattle Wireless. Access point ini 
dapat dimanfaatkan sebagai perangkat untuk mempelajari sistem 
embedded, ketimbang membeli evaluation board embedded 
yang jauh lebih mahal. Dengan perangkat ini, mahasiswa dapat 
belajar memrogram sistem untuk 
embedded. 

Hardware lainnya yang juga 
sering saya utak-atik adalah Ipag 
jenis 5450. Tadinya PDA ini 
menggunakan sistem operasi 
WindowsCE (PocketPC) awalnya. 
Tetapi saya putuskan untuk diganti menjadi menggunakan GNU/ 
Linux. Karena WindowsCE sangat terbatas sekali kemampuan- 
nya. Untuk mengganti sistem operasi ini, maka dimanfaatkan 
program yang disebut bootblaster. Program ini adalah suatu 
aplikasi Windows CE, yang ketika dijalankan akan menimpa 
bootloader aslinya dengan bootloader khusus, yang 
memungkinkan untuk menjalankan kernel Linux. 

Pertama yang perlu dilakukan adalah menginstalasi 
bootblaster.exe ke dalam Ipag yang berbasiskan Windows CE. 
Program ini telah disertakan pada distro familiar (familiar. 
handhelds.orgl yang saya gunakan. Sebagai Graphical User 
Interface yang disediakan distro familiar saat ini adalah GPE - 
GNU Palmtop Environment Igpe.handhelds.orgl atau OPIE - 
Open Palmtop Integrated Environment (opie.handhelds.orgl. 
Karena saya tak memiliki desktop Windows, saya menggunakan 
program sejenis ActiveSync yaitu SynCE for Linux Isynce. 
sourceforge.netl. Program ini memiliki front-end dengan applet 
KDE yang disebut rapip.A 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Harus Lebih 


Bertanggung Jawab 


unia software masih terus berubah dari kelas coba-coba 

ke kelas profesional. Dia ingin disetarakan dengan 

bidang rekayasa (engineering) lainnya. Munculnya 
bidang software engineering, menyetarakan bidang software ini 
dengan bidang teknik lainnya seperti teknik elektro (electrical 
engineering), teknik mesin (mechanical engineering), teknik sipil 
(civil engineering), dan lain-lain. Namun sayangnya, perilaku dan 
kultur para insinyur software ini masih belum profesional. 

Salah satu contoh yang unik adalah adanya “disclaimer” pada 
produk software. Disclaimer ini berisi pernyataan bahwa sang 
pembuat software tidak bertanggung jawab dan tidak dapat 
dituntut apabila terjadi kesalahan atau ada akibat negatif yang 
ditimbulkan oleh penggunaan software tersebut. (Sebagai 
latihan, coba cari disclaimer ini pada software atau web site 
gratisan yang Anda gunakan.) 

Mari kita bandingkan dengan 
bidang teknik lainnya. Apakah Anda 
pernah mendengar disclaimer dari 
produk jembatan yang dibangun 
oleh seorang insinyur sipil, “bahwa 
kami tidak bertanggung-jawab 
apabila jembatan ini runtuh, ...dan 
seterusnya”? Mana ada orang yang 
mau menyeberang dengan 
menggunakan jembatan tersebut jika ada disclaimer seperti itu. 
Ngeri... Hal yang sama juga terjadi di dunia kedokteran. Mereka 
semua profesional. Herannya, di dunia teknologi informasi orang 
dengan mudahnya menerima disclaimer software. 

Mungkin hal ini terjadi karena bidang ilmu yang terkait 
dengan komputer masih bisa dikatakan bidang baru sehingga 
harus dimaafkan jika terjadi kesalahan? Banyak yang masih 
menggunakan metoda coba-coba dalam pengembangan 
software. Tahukah Anda tentang software development life 
cycle? Teori yang diajarkan di kelas itu bukan hanya untuk 
gagah-gagahan, tapi ada manfaatnya. Sayangnya, memang 
banyak dosen yang kurang berhasil menjelaskan ini kepada 
mahasiswanya. Atau bisa jadi penulis buku (artikel) yang kurang 
bisa menjelaskan hal tersebut kepada pembacanya. 

Sayangnya, ketidakprofesionalan ini menjalar ke bidang lain 
yang masih dekat. Dalam bidang jaringan komputer, misalnya, 


www.infolinux.web.id 


“Ketika terjadi kesalahan, 
berhasil dibobolnya sistem yang ouam bidang pencembangan 
dia kelola, maka yang keluar 
adalah pernyataan maaf...” 


Budi Rahardjo 


seorang network engineer dengan seenaknya memasang 
jaringan dan perangkat pendukungnya, seperti firewall dan 
intrusion detection system (IDS). Ketika terjadi kesalahan, 
berhasil dibobolnya sistem yang dia kelola, maka yang keluar 
adalah pernyataan maaf atau mengeluarkan dalih bahwa itu 
hanya terjadi di mesin percobaan saja. Kelalaian (negligence) 
tidak bisa hilang dengan kata maaf saja. Harus ada pertanggung- 
jawaban. 

Di dunia teknik yang lain, ada pemisahan tanggung jawab 
(separation of duties). Misalnya ketika kita membangun sebuah 
jembatan, maka ada konsultan desain (yang menerjemahkan 
keinginan pemilik menjadi dokumen teknik yang dapat 
diimplementasikan), ada kontraktor (yang mewujudkan desain 
menjadi kenyataan dengan menggunakan dokumen teknik yang 
dibuat oleh desainer), dan ada pengawas (yang mengawasi atau 
mengaudit pekerjaan 
kontraktor). Tidak bisa 
semuanya dijadikan satu. 


software, jaringan, dan sistem 
komputer, saat ini biasanya 
campur aduk. Semuanya jadi 
satu, ya desainer dari sistem, 
ya implementor, ya tester 
(guality assurance), ya auditor teknologi. Akibatnya tidak ada 
mekanisme kendali dan pengawasan yang baik. Kaidah-kaidah 
engineering dilanggar. Ini harus berubah jika kita ingin lebih baik 
dan lebih bertanggung jawab. 

Saya pernah bertanya kepada mahasiswa saya. Jika Anda 
membuat sebuah software yang digunakan untuk 
mengendalikan alat pacu jantung, apakah Anda akan 
menggunakan alat dan software tersebut untuk diri Anda 
sendiri? Sebagian besar (hampir semua) tersenyum kecut dan 
menyatakan tidak berani. Lebih baik pakai produk buatan 
perusahaan asing saja. Padahal produk asing belum tentu lebih 
bagus. Jika sang programer saja tidak berani menggunakan 
produknya, mengapa orang lain harus menggunakan produk 
tersebut? Bagaimana dengan Anda? Beranikah Anda mengguna- 
kan produk yang dikendalikan oleh software buatan Anda 
sendiri?4 


InroLINUX JULI 2004 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


eru juga mengikuti berita tentang bagaimana tim TI KPU 

dengan bantuan polisi berhasil menangkap Dani Firmansyah, 

yang dicurigai mengganti tampilan situs KPU. Dani 
sebetulnya hanya satu dari sekian puluh (mungkin ratusan) yang 
mempunyai kepandaian komputer ekstra. Kelompok ini biasanya 
sudah mengenal komputer sejak usia muda, kemudian mempunyai 
hobi mengutak-atik segala urusan tentang komputer. 

Dani sangat aktif menulis di beberapa majalah komputer dan 
juga pernah mem-posting satu proyek di InfoLINUX, yaitu 
membuat distro Linux satu disket, Xnuxer. Distro Xnuxer dibuat 
dengan basis Trustix Secure Linux (TSL) kernel 2.2.19, dan 
proses pembuatannya hanya membutuhkan waktu lima hari saja. 

Kebetulan, penulis mempunyai kesempatan untuk melakukan 
seminar dan demo maraton di 17 kota di Indonesia (Roadshow 
Teknologi Informasi yang diselenggarakan setiap tahun), dengan 
salah satu topiknya sistem 
keamanan jaringan komputer. Dari 
satu kota ke kota lainnya, seluruh 
peserta sangat berantusias untuk 
menjadi hacker atau bahkan ada 


tentu dengan berbagai motivasinya. 

Dan sepertinya, peserta seminar dan demo ini cukup kecewa, 
karena presenternya yang ahli dalam keamanan jaringan tidak 
bersedia membuka langsung seluruh jurus-jurus mautnya. 
Karena sudah berpengalaman mendapatkan kesulitan dalam 
dunia nyata, jika semua jurus sudah dipaparkan, hampir seratus 
persen akan dicoba oleh setiap peserta dan yang pasti akan 
mengganggu keamanan jaringan yang ada. Minat anak-anak 
muda untuk menjadi "jagoan" di komputer sangat besar, 
walaupun sayang sekali, minat mereka yang sebagian besar 
berada di luar Jawa tersebut tidak dapat tersalurkan. Karena 
tidak ada tempat yang cocok untuk menyalurkan adrenalinnya, 
terpaksa mereka harus ke Jawa atau menantikan acara yang 
datangnya dari Jawa. 

Pertanyaan yang sering diajukan dalam perjalanan di banyak 
kota besar tersebut adalah bagaimana bisa menjadi hacker. Dan 
untuk menjawab pertanyaan ini, dibutuhkan suatu jawaban yang 
khusus dan spesifik karena kemampuan penyerapan dan 
pemahaman terhadap satu masalah dari setiap orang berbeda. 


16  InroLINUX JULI 2004 


..calon hacker harus dibekali 
pengetahuan dasar komputer 
yang berniat menjadi cracker, sudah yang sangat dalam, 1. 


Cita-cita Baru 
Anak Muda Indonesia 
Menjadi Hacker 


Untuk belajar menjadi jagoan komputer, calon hacker harus 
dibekali pengetahuan dasar komputer yang sangat dalam, mulai 
dari sistem hardware sampai software yang mendasar. Software 
yang dimaksud mestinya salah satu bahasa pemrograman, mulai 
dari yang jauh dari mesin seperti Visual Basic, sampai bahasa 
mesin (Machine Language) yang betul-betul untuk orang teknik. 

Dengan kemajuan teknologi belajar-mengajar di dunia 
komputer, kesempatan untuk mempelajari bahasa pemrograman 
komputer menjadi lebih luas dan mudah, karena sudah tersedia 
VCD tentang pembelajaran tersebut, dibantu dengan jaringan 
Internet yang mampu memberikan jawaban atas berbagai 
pertanyaan yang sebelumnya sulit untuk dipecahkan. 

Beruntung anak-anak muda generasi tahun 80 dan 90-an, yang 
mempunyai kesempatan belajar lebih baik, sehingga untuk menjadi 
jagoan komputer sudah tidak terlalu sulit lagi. 

Efek negatifnya, bermunculan 
junker TI di dunia teknologi 
informasi yang cuek terhadap 
lingkungan, tidak mau bergaul 
dengan sesamanya dan hidupnya 
morat-marit, karena siang menjadi 
malam, malam menjadi siang. Para 
junker TI inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok 
orang atau secara individu dapat mengacau sistem komputer. 

Polisi yang belum mempunyai keahlian tinggi untuk menangkap 
para jagoan komputer ini terpaksa harus mengajak junker lain 
yang hidupnya sudah berubah dan dapat bertindak profesional. 
Dengan bantuan junker TI yang sudah bertobat inilah, polisi atau 
tim ahli dari satu sistem dapat melacak pengacau jaringan 
tersebut. 

Kalau di Indonesia, polisi berhasil menangkap Dani, maka polisi 
Belgia Februari 2004 yang lalu juga berhasil menangkap Gigabyte. 
Proses penangkapan Gigabyte juga dengan bantuan junker dan 
Gigabyte juga anak muda yang sangat mahir dengan bahasa 
pemrograman komputer. 

Dengan merebaknya kasus Dani Firmansyah ini, mudah- 
mudahan akan semakin banyak anak muda Indonesia yang 
mempunyai cita-cita menjadi hacker, sehingga mereka akan lebih 
giat belajar komputer dan dapat mengisi kekosongan tenaga ahli 
komputer di Indonesia atau bahkan di dunia. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Solusi Kami Buat Anda 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Demo Linux 

Redaksi /InfoLINUX, saat ini saya 
sedang berencana untuk menyusun 
tulisan ilmiah tentang salah satu bagian 
dari teknologi yang sering digunakan di 
Linux. Beberapa saat yang lalu, saya 
sepenuhnya terkesan dengan live demo 
Linux, baik Knoppix, SUSE Live CD, dan 
produk-produk sejenis. Apa yang ingin 
saya tanyakan adalah prinsip dasar live 
demo Linux. Mengapa Linux bisa Live 
Demo? 


T Prinsip kerja Live 


Sukardi, Jakarta 


Halo Sukardi. Linux bisa live demo 

karena sebagian besar (hampir 

semua) kebutuhan di simpan di 
dalam ramdisk sebagai ganti dari harddisk. 
Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika 
booting, kernel Linux akan di-load ke dalam 
memory. Dan, selama sistem aktif, kernel 
akan bekerja terus menerus. Setelah kernel 
di-load, /oader sistem akan mencari file 
sistem root. Pada sistem umumnya, file 
sistem root diletakkan di harddisk dan 
dapat diakses setelah di-mount. 

Pada live demo, ketika booting, ada 
image yang ditransfer ke ramdisk. Lalu, 
pointer dari file sistem root akan diarahkan 
ke ramdisk tersebut. Sebagai akibatnya, 
loader sistem akan mencari file sistem root 
di ramdisk. Setelah ketemu, berbagai file 
initialization di file sistem root pun 
dijalankan. 

Satu hal yang perlu dicatat adalah, ada 
beberapa teknik untuk live demo. Anda 
dapat melihat berbagai referensi, salah 
satunya adalah boot howto di kumpulan 
howto Linux. Beberapa hal sudah tidak 
cukup uptodate, namun masih bisa 
digunakan. 


StarOffice 
Bagaimanakah agar saya mengatur 
printer-printer saya StarOffice? 
Terimakasih atas jawabannya. 
Shelly, Bandung 


T Pengaturan printer di 


18  InroLINUX JULI 2004 


& StarOffice Printer Administration. 


Anda dapat menggunakan StarOffice 
Printer Administration (spadmin). 
Jalankanlah spadmin (umumnya 
terdapat di menu, kalau tidak, panggil 
spadmin di direktori program relatif dari 
instalasi StarOffice) dan dengan mudah, 
Anda dapat mengatur untuk menambahkan 
printer dan pengaturan lainnya. Termasuk 
PDF Converter dan Fax Device. 


Membersihkan layar 
I dengan cepat 

Di salah satu seminar Linux, saya 
sempat memperhatikan pembicara 
menghapus layar dengan sangat cepat. 
Saya ingin bertanya, bagaimanakah 
membersihkan layar secepat itu? Tidak 
akan pemberian sedikit perintah 
sekalipun. Terimakasih. 

Samuel, Jakarta 


Pembersihan layar dapat dilakukan 

dengan penekanan CTRL-L. 

Penekanan shortcut tersebut juga 
bisa dilakukan ketika Anda sedang 
mengetikkan perintah. 


Mengetahui informasi 
TI user yang sedang 
login 
Redaksi /InfoLINUX, bagaimanakah 
caranya agar saya dapat mengetahui 
informasi lengkap tentang user yang 
sedang /ogin? Saya ingin agar perintah 
tersebut berlaku general untuk semua 
user. Terimakasih atas jawabannya. 
Junko, Bandung 


www.infolinux.web.id 


Anda bisa menggunakan cara berikut 
ini: 


cat /etc/passwd | grep -i $LOGNAME 


Hasil dari perintah tersebut adalah entri 
pada /etc/passwd. Anda bisa memisahkan- 
nya sehingga lebih terbaca dengan meme- 
cahkan berdasarkan titik dua, contohnya: 
USERINFO- 'cat /etc/passwd | grep -i 

$LOGNAME ' 
echo “Nama lengkap: “echo $USERINFO | 
awk -F: “print $51'”" 


Perintah print $5 artinya mencetak field 
ke-5 hasil pemisahan berdasarkan titik dua. 


Membaca file PS 
TI Redaksi, saya mendapatkan banyak 

kiriman file dengan ekstensi .ps. 
Saya harus mengirimkannya kembali ke 
rekan-rekan saya yang menggunakan 
Windows. Apa yang harus saya lakukan 
agar mereka juga dapat membuka file .ps 
yang saya kirimkan? Bagi kami, file .ps 
tidaklah umum. Adakah cara untuk 
mengkonversi ke .pdf? Bagaimana cara 
membaca .ps di Linux? 

Januar, Jakarta 


File .ps tersebut bisa dikonversi ke 

file .pdf dengan program ps2pdf 

(salah satu interface fungsi serupa 
bagi gs). Hampir semua distro memaketkan 
program ini. Untuk membaca .ps di Linux, 
Anda bisa menggunakan program 
KghostView atau GGV.A 


Ela Yam Pagataka Butnga bin 
PIK TE 


tatasn 


IMB A RO MN Pen Peraman oodoal BA. 


& KghostView. 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


23 


23 


24 


24 


25 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


INDEKS 


Notebook 
Acer Aspire 2000 


Notebook 
ECS Elitegroup 
G556 


Notebook 
ECS Elitegroup 
A535 


Processor 
Pentium 4 3,4 GHz 
Northwood EE 


Motherboard 
ECS Elitegroup 
865G-M 


Motherboard 
Abit 1C7-G 


Linux Ready 
PixelView GeForce 
FX 5900 XT 
Sapphire ATi 
Radeon 9600SE 
Intel Pentium 4 3,2 
GHz Prescott 


Tux Paint 0.9.12 
Aplikasi Gambar 


Pdftohtmil 0.36 
Konverter 


Dbview 1.0.2 
Database Tool 


Game 
GL-117 0.9 


Game 
Xscorch 0.1.15 


WIRYADI: 


Linux...siapa takut? 


22 


InroLINUX JULI 2004 


Setengah-setengah 


di Linux? 


Kalau pernah mendengar ungkapan “Bagai katak di dalam tempurung”, mungkin ini 
banyak yang terjadi pada orang-orang yang awam akan Linux saat mendengar tentang 
Linux. Karena banyak di antara orang awam tersebut langsung menjauh dan merasa 
takut jika mesti dihadapkan dengan Linux. Ungkapan itu sebenarnya terbalik, mestinya 


adalah “Linux...siapa takut?” 


eorang teman, misalkan si A sedang asyik 

mengoperasikan komputernya dengan sistem 

operasi Linux, sedangkan seorang teman 
yang lain, misalkan si B datang berkunjung dan 
melihat temannya asyik bermain komputer pun 
bertanya, “Wah, sedang ngapain nih?". Si A 
menjawab, “Main frozen bubble. Ini game di Linux.” 
Dan si B dengan santainya mengatakan, “Linux? 
Hiii...enggak deh!" Entah kenapa, hal ini masih sering 
terjadi pada orang-orang di sekitar kita. 

Apa sih sebenarnya yang ditakutkan? Yang pasti 
bukan karena takut ditangkap pak polisi, karena Linux 
ini bersifat GPL. Takut dianggap orang aneh karena 
menggunakan Linux? Amm...saya yakin jika si A 
berdiri di samping orang pemakan pensil, tetap saja 
orang lain akan menganggap bahwa orang yang 
memakan pensil tersebut yang aneh. 

Usut punya usut—seperti acara gosip saja—hal ini 
mungkin dikarenakan para komunitas Linux masih 
bersikap menutup diri untuk mengenalkan Linux ke 
masyarakat. Ah masa sih? Seperti kita akui, bahwa 
masih ada bagian-bagian di Linux yang masih 
membingungkan, khususnya bagi yang masih baru di 
Linux, seperti dalam hal menginstal software, ternyata 
masih banyak yang masih bingung dengan konsep rpm, 
deb, ataupun tar.gz. Apalagi yang menyangkut hal 
dependency pada saat menginstal software. 

Dalam hal ini, Linux belum se-user friendly 
Microsoft Windows. Dan yang terutama dalam hal 
menginstal driver. Instalasi driver video card dari ATi, 
yang harus melalui banyak langkah-langkah, atau 
driver-driver modem internal yang harus dikompilasi 
dahulu. Ini bagi para pemula, seperti merupakan 
pekerjaan berat dan menyusahkan. Driver video card 
dari nVIDIA sudah memberikan kemudahan dalam 
instalasinya, hanya saja yang sedikit mengganggu, 
khususnya untuk para pemula, yaitu kita masih harus 
mengedit file XF86Config atau XF86Config-4 di 
direktori “/etc/X11'. 

Nah, kenapa di zaman yang maju seperti ini masih 
juga memberikan “pekerjaan tambahan” buat 


www.infolinux.web.id 


penggunanya untuk hal-hal seperti itu? Masa, di 
antara ratusan atau bahkan ribuan pengembang 
Linux di seluruh dunia tidak memikirkan hal-hal 
tersebut? Mungkin sebenarnya mereka bertujuan 
agar para pengguna tidak setengah-setengah dalam 
menggunakan Linux, seperti halnya pengguna 
Windows yang kebanyakan hanya tahu cara 
mengoperasikan tapi jadi kebingungan jika harus 
berhadapan dengan error yang sebenarnya sepele. 

Tapi masalahnya, apakah harus pengguna Linux 
diperlakukan demikian? Jawabannya mungkin akan 
berbeda untuk tiap-tiap individu. Untuk yang hobi di 
dunia komputer, mungkin ini gak masalah. Untuk 
pengguna biasa? Sepertinya untuk saat sekarang ini, 
memang harus lebih dari sekadar menggunakan, tapi 
harus kenal lebih dekat. Bukankah “tak kenal maka 
tak sayang”? Toh, tidak ada ruginya bahkan 
menambah ilmu pengetahuan di bidang komputer, 
khususnya Linux. 

Pada ulasan-ulasan hardware kali ini, InfoLINUX 
kedatangan beberapa notebook, video card, dan 
processor. Untuk notebook, kurangnya dukungan 
vendor-vendor terhadap Linux, membuat Anda harus 
banyak melakukan konfigurasi tambahan. Biasanya 
kendala yang dihadapi, sound card yang terdeteksi, 
tapi tidak mengeluarkan suara. Di sini Anda harus 
mengganti modul driver yang digunakan. Dan satu 
lagi, modem internalnya. Driver-nya bisa didapatkan 
di Internet, misalnya di situs http://linmodems.org/. 

Pada ulasan software, InfoLINUX mengulas 
software database untuk menampilkan DBF, 
software yang dapat mengonversi file pdf ke html, 
dan software untuk menggambar. Tidak ketinggalan, 
InfoLINUX juga mengulas game. Pertama game 
pesawat tempur, mungkin ini sangat berguna untuk 
Anda-anda yang gagal menjadi pilot. Yang kedua 
game yang bertemakan pertempuran menggunakan 
tank. Ada dua alternatif game buat Anda yang hobi 
bertempur -mudah-mudahan hanya di dunia 
komputer, piss! Masih harus takut dengan Linux? 
Wiryadi (wiryadi@infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Acer 


Aspire 2000 


NOTEBOOK 

Kisaran harga: US$1799 
Kontak: Acer Indonesia. 
(021) 574-5888 

Situs web: www.acer.com 


A cer Aspire 2000 membawa teknologi 
notebook multimedia ke level yang 
baru. Dengan Penampilan layar bentuk 
'widescreen' 15.4” WXGA (1280x800) 
Aspire 2000 menawarkan lebih dari hanya 
menonton film yang lebih baik saat sedang 
'bergerak'. Menampilkan beberapa file 
secara langsung jadi lebih mudah dengan 
tampilan panoramic ini, sehingga Anda 
dapat menyelesaikan perkerjaan lebih 
banyak dalam waktu yang lebih sedikit. 

Aspire 2000 yang diuji kali ini 
menggunakan processor Intel Pentium-M 
1,6 GHz, 1 MB L2 cache, chipset Intel 


& Notebook dengan layout keyboard yang 
jauh ke dekat layar. 


855PM, memory 512 MB DDR, dan video 
card ATi Mobility Radeon 9200, memory 
64 MB dengan port VGA dan S-video TV 
out, tiga port USB 2.0, stereo microphone/ 
line in dan out, FireWire (IEEE 1394), FIR 
(fast infrared) dan juga dilengkapi Ethernet 
card Realtek RTL 8139 dan Intel? PRO/ 
Wireless LAN 2100 3B. 


Pengujian 

Dengan menggunakan distro Mandrake 
9.2, InfoLINUX mencoba melakukan 
instalasi pada notebook berwarna perak 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


dan hitam ini. Dengan mode instalasi grafis 
resolusi tinggi, notebook ini selalu freeze 
saat di tengah-tengah proses instalasi dan 
ini cukup mengesalkan. Sehingga kami 
memutuskan untuk melakukan instalasi 
dengan mode teks, dan kami tidak 
mengalami freeze seperti sebelumnya. Hal 
ini mungkin dikarenakan driver ATi Mobility 
yang digunakan Mandrake masih belum 
sesempurna di Windows. 

Nah, agar tampilan X Windows dapat 
berjalan, InfoLINUX menjalankan perintah 
drakconf, dan mengonfigurasi bagian 
display, dan driver yang digunakan “vesa' 
agar tidak terjadi freeze lagi pada notebook. 
Pada komponen lain, seperti Ethernet card, 
RTL 8139 dapat berfungsi dengan baik, 
demikian juga halnya 


sound card yang oleh 


Mandrake dikenali Instalasi 3/5 
dengan “ICH4 845/ Fitur se 
GL Chipset AC'97” Harga 4/5 

Performa 4/5 


dapat berfungsi 
dengan baik. 
Wiryadi 
(wiryadi@infolinux.co.id) 


ILINUX Rating 
MMR 415 


ECS 
Elitegroup 
G556 


NOTEBOOK 

Kisaran harga: US$1500 
Kontak: PT ECS Indonesia. 
(021) 6238-2048 

Situs web: www.ecs.com.tw 


N otebook ECS G556 ini didesain untuk 
para profesional yang bekerja secara 
“mobile” dan membutuhkan grafis yang 
terbaik. ECS G556 dipastikan notebook 
favorit para gamer yang menginginkan 
performa video yang menakjubkan. Jika 
menginginkan kekuatan dalam processing, 
ECS G556 dengan memperkenalkan Intel 
Centrino Mobile Technology yang 
terintegrasi dengan teknologi wireless 
LAN, performa mobile yang breakthrough 
dan kekuatan “hidup” baterai yang lebih 
panjang ditambah processor Intel Pentium- 


& Notebook yang sangat cocok untuk para 
gamer. 


M dengan kecepatan 1,4 GHz dan 1 ML2 
cache. Dengan video card ATi Mobility 
Radeon 9600 AGP 4x, notebook ini 
memberikan penampilan 3D yang 
mengagumkan, di mana sebelumnya 
hanya bisa dinikmati pada PC desktop. 
Spesifikasi lainnya seperti memory 256 
MB DDR, Rom drive Slimtype Combo 
LSC-24082K, dan harddisk Hitachi 
DK23FB-60 60 GB. 

Hanya saja, entah kenapa belum ada 
notebook yang memberikan dukungan ke 


www.infolinux.web.id 


Linux, khususnya dalam driver secara 
keseluruhan. 


Pengujian 
Dengan menggunakan Mandrake 9.2, 
komponen-komponen dari notebook — 
dengan suara kipas pada sisi kiri belakang 
yang sedikit terdengar—ini dikenali dengan 
baik. Mulai dari sound card, Mandrake 9.2 
mengenali sound card ini dengan ICH 
845G/GL Chipset AC'97, dan saat 
memainkan musik tidak menemui masalah. 
Ethernet card dikenali dengan nama RTL 
8139 dapat berjalan dengan normal. Hanya 
saja, modem internalnya agar berfungsi 
anda harus men-dowload-nya di Internet. 
Untuk tampilan grafis, /nfoLINUX 
menggunakan driver vesa'” dalam 


menjalankan video za 
Pengujian 


card notebook 


dengan layar Instalasi 3/5 
“widescreen” ini. Fitur 415 
Dan X Window-pun Harga 45 

Performa 415 


berjalan dengan 
lancar-lancar saja. 
Wiryadi 
(wiryadi@infolinux.co.id) 


#LINUX Rating 
MENAL 415 


InroLINUX JULI 2004 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ECS 
Elitegroup 
A535 


NOTEBOOK 

Kisaran harga: US$699 
Kontak: PT ECS Indonesia. 
(021) 628-2048 

Situs web: www.ecs.com.tw 


alau Anda ingin mencari notebook 

dengan harga yang murah, notebook 
produk dari ECS ini menjadi solusi untuk 
Anda. Tapi tentu saja dengan harga murah, 
Anda tidak akan memperoleh notebook 
yang sangat powerful. Perusahaan 
Elitegroup Computer System yang 
merupakan penyedia solusi inovatif dalam 
teknologi TI memperkenalkan notebook 
ECS A535 dengan harga yang sangat 


& Notebook untuk mengatasi tugas-tugas 
kantor dengan harga murah. 


Ahtlon 1,1 GHz dan memori 128 MB cukup 
untuk mengatasi tugas-tugas kantor, 
berselancar Internet, dan e-mail, karena 
juga dilengkapi dengan ethernet onboard, 
dia-up modem, dan 4 buah port USB 2.0. 

Notebook ini memang tidak mengejar 
gelar sebagai notebook terbaik, tapi dibuat 
agar dapat menghasilkan fungsionalitas 
yang cukup dengan harga pantas. 


Pengujian 


murah? Dengan menggunakan distro Linux 
Mandrake 9.2. kami melakukan instalasi 
Linux pada notebook ini, Mandrake tidak 
mengalami hambatan untuk mengenali 
komponen-komponen pada notebook ini. 
Ethernet card yang oleh Mandrake 9.2 
dikenali dengan nama RTL-8169 ini dapat 
berfungsi dengan baik. Saat pengujian 
video card, kami dapat mencicipi X 
Window dengan nikmat. 

Saat mencoba memutar lagu-lagu 
MP3, sound card SIS 7012 dapat 
berfungsi dengan baik, hanya saja kami 
sebelumnya mengonfigurasi harddrake 
dan mengubah modul driver audio ke 
1810 audio'. Fungsi USB 2.0 juga tidak 
mengalami hambatan ketika mencoba 


menggunakan USB — 


disk. 


Hanya saja yang Inetalesi 4/5 
selalu menjadi Fitur 3/5 
hambatan pada Harga 5/5 

Performa 415 


notebook adalah 


modem internal.A 
ILINUX Rating 


terjangkau. Notebook ECS A535 ini Apakah Linux yang free ini dapat berjalan Wiryadi 
dilengkapi dengan processor mobile dari dengan baik di notebook ECS A535 yang (wiryadi@infolinux.co.id) NINA 415 
Pengujian 


Intel 


Pentium 4EE 
3.4 GHz 
Northwood EE 


PROSESSOR 

Kisaran harga: N/A 
Kontak: Intel Indonesia. 
(021) 577-1930 

Situs web: www.intel.com 


elama sepanjang tahun 2003, AMD 

dan Intel sedang terjadi kompetisi 
yang sangat keras dalam pasar processor. 
Saat Intel mengambil jalan pada kekuatan 
computing dengan arsitektur “Hyper- 
Pipeline” Pentium 4, AMD masih menjual 
performa metrics-nya. Ketika AMD 
memperkenalkan Athlon arsitektur 64 ke 
dunia pada acara O3 "03, juru bicara Intel 
menyindir bahwa teknologi computing 64- 
bit masih belum diperlukan untuk desktop 


24 InroLINUX JULI 2004 


anne mM gNnanan 
.- An 
INTEL. CONF IDENTIAL 
@KIYES AN 
10003 mkaesvPosesim | 
1 


& Processor Intel ini dapat dikenali dengan baik 
oleh Mandrake 9.2. 


komputer setidaknya dalam waktu setahun. 
Namun, ternyata waktu setahun cepat 
berlalu dan Intel gerah. 

Respon pertama pada Athlon 64 FX-51, 
Intel mengeluarkan processor baru Pentium 
4 Extreme Edition yang mendukung 
teknologi “Hyper-Threading”. Intel pada 
iterasi kedua merilis Pentium 4 Extreme 
Edition 3.4 GHz Northwood yang membawa 
2 MB dari L3 cache sebagai tambahan untuk 
L2 cache sebesar 512K. EE pada awalnya 
merupakan processor yang sangat cepat 
dan “brutal”. Pentium 4 Prescott lebih efisien 
daripada Northwood dan merupakan 
processor yang lebih elegan, tetapi proces- 
sor Pentium 4 EE ini lebih mirip ke Xeon, di 
mana sangat powerful tapi juga mahal. 


www.infolinux.web.id 


Dengan menggunakan spesifikasi 
motherboard chipset 875P dari Intel, 
memory Corsair 256 MB DDR 2 buah, 
video card X-Micro GeForce 4 MX 440 
AGP 8x, harddisk Seagate Barracuda 40 
GB dan distro Linux Mandrake 9.2. kami 
pun memeriksa apakah benar Linux sudah 
dapat mengenali processor ini juga dengan 
teknologi Hyper-Threading-nya. 

Dengan perintah 'dmesg|grep Proces- 
sor' di shell Linux, terlihat Linux sudah 
dapat mendukung teknologi Hyper- 
Threading, demikian juga processor-nya. 
Dengan menjalankan perintah “dmesg|grep 
L2' memperlihatkan cache L2 sebesar 
512K, dan perintah 'dmesg|grep L3' 
memperlihatkan cache L3 sebesar 2048K. 
Hal ini 
memperlihatkan 


Pengujian 


processor ini dikenali itali 3/5 
baik di Linux. Untuk Fitur 2) 
kecepatannya? Harga 45 

Performa 5/5 


Mungkin Anda harus 
mencoba sendiri.A 
Wiryadi 
(wiryadi@infolinux.co.id) 


ILINUX Rating 
PL 4 5/5 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


B3 
Elitegroup 
865G-M 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: N/A 
Kontak: PT ECS Indonesia. 
(021) 6238-2048 

Situs web: www.ecs.com.tw 


disi ini, lab /nfoLINUX mendapatkan 
pinjaman motherboard dari ECS. 
Motherboard 865G-M ini berukuran kecil, 
sehingga cocok untuk menghemat tempat. 
Motherboard ini, lengkap dengan 
komponen-komponen onboard-nya. Dengan 
soket 478, mendukung processor Intel 
Pentium 4/Celeron dengan FSB 400 MHz/ 
533 MHz/800 MHz. Dan juga mendukung 
teknologi Ayper-Threading! 
Chipset yang digunakan adalah Intel 
82865G & 82801D-Graphic Memory 


4 Motherboard mini dengan komponen- 
komponen lengkap. 


Controller Hub (GMCH), Mendukung Serial 
ATA (ICH5), 4 soket memori 184-pin DDR 
Dual Channel dengan maksimum 4 GB, 
video card onboard Intel 82865G, sound 
card onboard AC'97 Audio Codec hingga 6 
channel, ethernet onboard Realtek RTL 
8139/810x. Slot PCI motherboard 
sebanyak 3 buah, dan slot AGP 8x, serta 
port USB 2.0 sebanyak 4 buah. Amm...apa 
ini benar-benar motherboard mini? 


Pengujian 

Dalam pengujian motherboard ini, 
InfoLINUX menggunakan distro Linux 
Mandrake 9.2. Hasilnya komponen- 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


komponen di motherboard ini dapat dikenali 
dengan baik. Bagaimana dengan fungsinya? 
Pertama kami mencoba menjalankan CD 
audio. Musik-musik dari CD audio tersebut 
dapat berjalan dengan baik, kami dapat 
mendengarkan melodi dengan santai. Saat 
mencoba menjalankan fungsi dari ethernet, 
Mandrake 9.2 tidak mengalami kesulitan 
dalam mengaktifkan service network. 
Untuk tampilan grafis, kami dapat 
menikmati keindahan X Window di Linux. 
Ingin akselerasi 3D? Sayang sekali ini tidak 
bisa terjadi, karena memang video card 
onboard-nya tidak mendukung 3D, jadi 
anda harus menambahkan sendiri video 
card, tentunya yang mendukung fungsi 3D. 
Spesifikasi saat pengujian, processor 


Pentium 4 2,4 GHz, — 


memory Corsair 256 


MB DDR dua buah, Instalasi A15 
harddisk Seagate Fitur 5/5 
Barracuda 40 GB, Harga 5/5 
monitor iITVM Performa 4/5 
AS5Sv.4 

Wiryadi #LINUX Rating 
(wiryadi@infolinux.co.id) MENBLI 415 


Abit 


1C7-G 


MOTHERBOARD 

Kisaran harga: US$184 
Kontak: PT Spectrum Utama. 
(021) 612-5503 

Situs web: www.abit.com.tw 


esan elegan yang kali pertama 

kami lihat ketika melihat kotak 
motherboard ini. Dan melihat isi kotaknya, 
sangat teratur dan rapi, terlihat bahwa 
produsen Abit ini juga mengedepankan 
kenyamanan konsumennya. 

IC7-G ini merupakan motherboard 
generasi baru untuk processor Intel. 
Motherboard IC7-G ini menggunakan 
chipset Intel yag terbaru, 875, yang 
merupakan teknologi terbaru pada platform 
Intel. IC7-G mendukung Intel Pentium 4 
800/533 MHz CPU dengan teknologi 
“Hyper-Threading” dan menawarkan 
dukungan penuh untuk memory DDR dual- 


& Motherboard dengan kotak dan penyusunan 
isinya yang elegan. 


channel. Motherboard ini menyediakan 
sound 6-channel dan port S/PDIF in/out 
sebagai fitur standar bagi performa audio. 
Dengan dukungan penuh pada AGP 8x, 
USB 2.0 sebanyak 4 port, IEEE 1394 dan 
ethernet card onboard Intel PRO/100 CT 
Desktop Connection Gigabit LAN, 
motherboard IC7-G memanjakan 
pengguna menggunakan komponen keren 
terbaru. 

Fitur-fitur yang begitu menggiurkan, 
tetapi hal aneh yang ditemui kami ketika 
melihat motherboard ini adalah bentuk 
kipas untuk chipset northbridge pada 
motherboard-nya sangat berbeda dengan 
gambar di buku manualnya ataupun di 


www.infolinux.web.id 


kotak motherboard-nya. Kenapa ya? 
Pengujian 

Saat menguji motherboard ini, kami telah 
memperoleh dua distro baru, yaitu Linux 
Mandrake 10 Community dan Knoppix 3.4. 
kami pun mencobanya pada motherboard 
ini. Spesifikasi processor Intel Pentium 4 
2,4 GHz, memory Corsair 256 MB DDR 2 
buah, video card X-Micro GeForce 4 MX 
440 AGP 8x, harddisk Seagate Barracuda 
40 GB, dan CD-RW LiteOn. 

Pertama, dengan Knoppix 3.4 
komponen-komponen motherboard ini 
dapat dikenali dengan baik. Sound card 
onboard dapat berfungsi memutar lagu- 
lagu MP3, demikian juga pada ethernet 
onboard, saat mencoba jaringan di lab, 
Ethernet ini dapat befungsi dengan baik. 


Mandrake 10 P. api 
Community juga tidak 


menemui kesulitan Inseelasi 4/5 
mengenali komponen- Fitur 5/5 
komponen mother- Harga 5/5 

Performa 5/5 


board, audio, dan 
Ethernet onboard.A 
Wiryadi 
(wiryadi@infolinux.co.id) 


#LINUX Rating 
MENAN 5/5 


InroLINUX JULI 2004 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


PixelView 
GeForce FX 5900 XT 


Kisaran harga: US$220 
Kontak: www.prolink.com.tw 
Situs web: www.prolink.com.tw 


& Video card berkemampuan besar dan diikuti 
dengan ukuran yang besar. 


Pp rolink Microsystems Corporation 
meluncurkan video card yang sangat 
powerful, yaitu PixelView GeForce FX seri 
5900. Banyak fitur yang ditawarkan video 
card ini, tapi bagaimana dengan penggu- 
naannya di lingkungan Linux? Sebelumnya, 
video card dengan 'pembungkus' besi 
berwarna perak ini berukuran cukup besar, 
sehingga membuat kami kerepotan saat 
memasangnya pada motherboard. 
Beruntunglah orang-orang yang memiliki 
motherboard yang lebih lega. 

Distro Linux yang dipakai pada 
pengujian kali ini, Mandrake 9.2 dan Red 
Hat 9. Pada kedua distro tersebut, video 
card ini dapat berfungsi dengan baik, X 
Window pun dengan lancar dapat 
dinikmati. Dan setelah kami menginstal 
driver terbaru video card ini dari situs 
nVIDIA, aplikasi-aplikasi 3D terutama game 
dapat berjalan dengan memuaskan, tanpa 
menemukan hambatan. 

Spesifikasi yang dipakai saat pengujian 
yaitu motherboard EpoX 8RDA3--, 
processor Athlon XP 2400 --, memory 
Corsair 512 MB DDR, harddisk Seagate 
Barracuda 40 GB, dan monitor ITVM 
AS5Sv.DEWS 


Sapphire 
ATi Radeon 9600SE 


Kisaran harga: US$105 

Kontak: ATIKOM Mega Pratama. 
(021) 612-3612 

Situs web: www.sapphiretech.com 


& Video card dengan fitur-fitur yang menarik 
tapi dengan driver yang menyulitkan. 


Ti Radeon 9600SE keluaran Sapphire 

ini menawarkan banyak fitur, dimulai 
dengan memory 128 MB DDR yang 
mempercepat proses game-game 3D 
terbaru sekalipun, hingga generasi kedua 
VPU 4-pipeline. 

Pada pengujian video card ini, kami 
menggunakan spesifikasi komputer dengan 
motherboard EpoX 8RDA3 4, processor 
Athlon XP 2400 -, memory Corsair 512 
MB DDR, harddisk Seagate Barracuda 
40GB, dan monitor iITVM AS5Sv. 

Kami menggunakan dua distro, yaitu Red 
Hat 9 dan Mandrake 9.2 pada pengujiannya, 
menggunakan driver “vesa' yang disediakan 
secara default oleh kedua distro. Dan Linux 
pun dapat berjalan dengan baik, X Window 
dapat berjalan dengan lancar menggunakan 
video card ini. 

Hanya saja, saat menginstal driver video 
card ini yang disediakan di situs ATI, kami 
tidak merasakan kemudahan seperti 
menginstal driver untuk video card produk 
nVidia. Dan hasilnya pun, fitur 3D dari 
video card ini belum dapat kami nikmati. 
Mungkin kita tunggu saja driver dari ATi 
yang memberikan kemudahan dalam 
instalasinya!/EWS 


Intel 
Pentium 4E 3,20 GHz 
Prescott 


Kisaran harga: US$359 
Kontak: Intel Indonesia. 
(021) 577-1930 

Situs web: www.intel.com 


& Tanpa ragu-ragu, Linux pun telah mendukung 
teknologi baru dari processor ini. 


S etelah pada bulan November 2000, 
ketika Pentium 4 muncul kali pertama 
dengan kecepatan 1,5 GHz, sekarang Intel 
mengeluarkan penjelmaan terakhir Pentium 
4, yang dikenal dengan nama “Prescott”. 

Pada processor Prescott ini, Intel 
memperkenalkan 13 instruksi tambahan 
pada intinya yang disebut dengan SSE3. 
Dua dari intruksi yang terdapat pada SSE3 
ini, secara khusus berhubungan dengan 
Hyper-Threading. Hyper-Threading 
merupakan teknologi yang membuat satu 
processor secara fisik dikenali sebagai dua 
processor secara logis pada sistem operasi 
yang sudah mendukung. 

Nah, apakah Linux termasuk sistem 
operasi yang telah mendukung teknologi 
Hyper-Threading? Dengan menggunakan 
spesifikasi: motherboard Intel chipset 875P, 
memory Corsair 256 MB DDR 2 buah, 
video card X-Micro GeForce 4 MX 440 
AGP 8x, harddisk Seagate Barracuda 40 
GB, dan distro Mandrake 9.2, kami 
mencoba mencari tahu bahwa Linux 
mendukung teknologi tersebut. 

Dengan perintah “dmesg|grep Proces- 
sor", menampilkan bahwa Linux mengenali 
ada dua processor. NEWS 


PENGUJIAN :LINUX 


Mandrake 9.2 


v 
Red Hat 9 v 


PENGUJIAN :LINUX 


Mandrake 9.2 


4 
Red Hat 9 v 


PENGUJIAN !LINUX 
Mandrake 9.2 PE 4 


Prosedur Pengujian Linux Ready 


Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.3, Mandrake 9.2, Red Hat 9, dan SuSE 9.0.—Red. 


26 InroLINUX JULI 2004 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tux Paint 0.9.12 


ux Paint 


FF: 
Lin 


APLIKASI GAMBAR 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Bill Kendrick 

Situs web: 
http://www.newbreedsoftware.com/ 
tuxpaint/ 


asa depan ditentukan dari hari 

ini. Demikianlah salah satu 

peribahasa yang sangat terkenal. 
Saat ini, negara kita, dalam bidang TI, masih 
lebih banyak mengimpor daripada meng- 
ekspor. Agar di masa depan kita bisa jauh 
lebih maju dari saat ini, kita harus berjuang 
lebih keras dan pintar. Demikian juga dengan 
keturunan di bawah kita. Anak-anak kecil 
yang sekarang ini di TK atau SD juga mulai 
harus bisa bekerja lebih pintar. 

Namun, sangat susah adanya untuk 
membuat mereka menggunakan Linux 
kalau orang dewasa saja banyak yang 
mengeluh tentang kompleksitas 
penggunaan Linux. Untunglah ada program 
Tux Paint. Program ini adalah program 
untuk menggambar—seperti GIMP—tapi 
jauh lebih menarik dan sederhana. Khusus 
diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin 
belajar komputer. 

Kita bicara yang serius-serius dulu. 
Program ini adalah program yang sangat 
luar biasa. Pertama-tama, dokumentasi 
yang disertakan sungguh lengkap. 
Dokumentasi tersebut dapat dipergunakan 
oleh developer atau sekadar pengguna 
yang ingin memahami lebih lanjut. Sebagian 
besar dokumentasi berfungsi untuk 
pengetahuan lebih lanjut, dan bukan 
dokumentasi untuk menggunakan. Pada 
kenyataannya, program ini sungguh- 
sungguh mudah digunakan. 

Kemudian, Tux Paint juga telah 
diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa, 
termasuk bahasa Indonesia oleh Tedi 
Heriyanto. Bahkan, sampai saat ini, 
menurut pembuatnya, terjemahan- 
terjemahan baru akan segera bermunculan. 


ape) 
GA 
Undo' Redo 


raser New 
Ar 
Open Save 


22 Hohoho... 


(c) InfoLinux 


ag 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Pick a color and a brush shape to draw with. 


& TuxPaint. 


Apa yang membuat program ini sungguh 
menarik? Kita akan melihat terlebih dahulu 
interfacenya. Interfacenya sangat sederhana 
dan semuanya disajikan dalam satu window. 
Tidak ada klik kanan untuk menu kontekstual. 
Semua klik sama saja fungsinya. Di bagian kiri 
layar, terdapat daftar kategori tools. 

Sementara, di sebelah kanan layar, 
terdapat tool-tool anggota dari kategori tool 
yang diklik. Bagian bawah adalah daftar 
warna yang bisa dipergunakan. Selebihnya, 
sebagian besar layar adalah kanvas. Bagian 
paling bawah layar terdapat sebuah baris 
berisikan hint dalam huruf-huruf yang besar. 
Setiap kali kita menggambar, sebuah hint 
yang bersemangat akan ditampilkan. 

Kategori tools gambar yang disertakan 
memang tidak banyak. Hanya ada Brush, 
Stamp, Lines, Shapes, dan Text. Namun, 
bila salah satu dari tool tersebut di klik, di 
sebelah kanan layar akan muncul anggota 
dari tool tersebut. Yang paling menarik 
barangkali adalah Stamp. Terdapat banyak 
kategori untuk tool Stamp ini. Di antaranya 
adalah Tux yang sedang bergaya serta 
beranekaragam bendera. 

Berbeda dengan program penggambar 
sederhana lain, ada pula sebuah tool 
bernama Magic. Kurang lebih, bahasa 
kerennya adalah plugin. Ya. Tux Paint 
mendukung berbagai macam magic. Mulai 
dari pembuatan pelangi, sparkles, 


www.infolinux.web.id 


memberikan efek cermin, flip, blur, blocks 
(seperti yang ditemukan untuk menyensor 
di televisi), negative, fade, chalk, drip, dan 
berbagai magic lainnya. 

Program ini juga mendukung multiple 
undo dan redo. Bahkan, hebatnya, program 
ini dapat mencetak kanvas ke printer. 
Sungguh luar biasa! 

Kehebatan lain dari program ini adalah 
kemampuan untuk menyimpan gambar 
tanpa mengharuskan penggunanya untuk 
berhubungan langsung dengan file sistem. 
Bisa Anda bayangkan kalau Anak-anak 
Anda harus membuka daftar file Anda 
hanya untuk menyimpan ke direktori 
tertentu, misalnya? Bisa-bisa ada file yang 
bisa terhapus. Untunglah, apabila suatu 
gambar ingin disimpan, cukup klik saja 
pada tombol Save. Beres, langsung 
tersimpan, tanpa repot-repot. 

Untuk membuka gambar yang tersimpan, 
cukup klik tombol Open, dan thumbnail dari 
gambar-gambar yang pernah tersimpan akan 
ditampilkan. Cukup memilih salah satu dari 
thumbnail tersebut untuk membuka kembali 
suatu gambar. Sangat praktis! 

Yang terakhir, setiap penggambaran 
akan memicu efek suara yang lucu dan 
menggemaskan. Bisa dipastikan, anak-anak 
Anda akan tersenyum lebih lebar bersama 
Tux Paint!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JULI 2004 27 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pdftohtml 0.36 


9 The Goblet of Fire - Kongueror al-lalxi 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


LA ten BKK MG OE3 


ANA 9G 
EBisusE 


E9 Location: (FS file/tmp/pdf/GobletotFire.html Td 


HERE 


EEE 


KONVERTER 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Gueorgui Ovtcharov 
dan Rainer Dorsch 

Situs web: http://sourceforge.net/ 
projects/pdftohtml 


aat ini, banyak sekali pengguna 

komputer yang memanfaatkan 

format PDF dalam pekerjaan sehari- 
hari. Dulu, lebih dari lima tahun yang lalu 
misalnya, khususnya di Indonesia, format 
PDF masih tidak terlalu populer. Pengiriman 
file lebih banyak dilakukan dengan 
mengirimkan dokumen MS Office, 
misalnya. Atau dengan mengirimkan format 
lain yang cukup banyak dimengerti oleh 
kalangan tertentu. 

Dengan PDF, kita dapat dengan 
mengirimkan suatu dokumen ke pihak lain 
dengan sangat mudah. Pengaturan ukuran 
kertas misalnya, tidak akan berubah apabila 
kita ingin mencetaknya ke printer. Saat ini, 
hampir semua platform dapat membaca 
format PDF. Program-program untuk 
membuat PDF juga tersebar di mana-mana. 
StarOffice bahkan memaketkan PDF 
Converter di dalam office mereka. PDF 
adalah standar de facto untuk pengiriman 
dokumen. Web browser juga telah 
mendukung plugin PDF sehingga file PDF 
dapat langsung dibuka melalui web 
browser. 

Sayangnya, sebagus-bagusnya suatu 
teknologi, pasti ada kekurangan. Pada 
kasus PDF misalnya. Sebuah dokumen 
ingin dibagi-bagi di Internet. Jelas tidak 
mungkin untuk menyertakan versi LaTex, 
karena sangat tidak umum. Juga tidak 
mungkin untuk menyertakan versi 
StarOfficenya. Tidak baik juga untuk 
menyertakan versi bitmap-nya, karena jelas 
akan sangat besar dan tidak elegan. Paling 
mungkin adalah dengan mengubahnya ke 
PDF. Namun, di dunia komputer, 
ketersediaan sebuah web browser standar 


28 InroLINUX JULI 2004 


nj 


EEE 


EA 


EEEEE 


EEEEE 


Pane A1 | 


Page loaded. 


& Contoh hasil konversi pdftohtml. 


umumnya lebih besar dibandingkan dengan 
ketersediaan PDF Reader. Oleh karena itu, 
kompromi terbaik adalah dengan 
mengubahnya ke format HTML, sambil 
tetap mempertahankan segala atribut file 
PDF tersebut. 

Program pdftohtml adalah program yang 
berfungsi untuk mengonversikan file PDF 
ke dalam format HTML. Tidak seperti 
Google yang konversinya kadang-kadang 
kurang baik, program ini dapat 
mengonversikan PDF ke HTML dengan 
sangat baik, kalau tidak mau dikatakan 
sempurna. 

Program ini mampu mempertahankan 
berbagai atribut dalam sebuah file PDF, 
seperti gambar misalnya. Gambar yang 
ditemukan dalam format PDF dapat 
dikonversikan ke dalam format JPEG atau 
PNG. Dengan demikian, tidak akan ada 
gambar yang hilang hanya karena dokumen 
PDF dikonversi ke dalam format HTML. 

Tentunya, satu PDF bisa menghasilkan 
sangat banyak HTML. Pengaturan 
defaultnya memang berusaha untuk 
sesederhana mungkin, sehingga satu file 
PDF hanya akan menghasilkan satu file 
HTML, dengan segala konsekuensinya. 
Artinya, tidak ada atribut eksternal, seperti 
gambar. 

Anda bisa meminta kepada konverter ini 
untuk menghasilkan HTML kompleks, 
lengkap dengan segala atribut yang 


www.infolinux.web.id 


mungkin, termasuk gambar dan link. 
Dengan demikian, satu file PDF berisikan 
10 halaman akan menghasilkan lebih dari 
20 file. Satu halaman akan menjadi satu file 
dan segala gambar yang ada akan 
dipisahkan. Kemudian, ada pula informasi 
frame. 

Secara default, HTML akan disajikan 
dalam bentuk frame. Tentu saja, bagi Anda 
yang tidak menyukai fitur tersebut, Anda 
dapat meminta pdftohtml untuk membuat 
versi tanpa frame-nya. Program ini cukup 
dapat dikonfigurasi. 

Sayangnya, program ini tidak 
menyertakan interface grafis sehingga 
Anda harus bekerja dalam interface 
command line. Namun, bagi Anda yang 
bekerja sebagai developer, interface 
command line-nya bisa Anda manfaatkan 
untuk membuat layanan serupa Google. 
Search engine sederhana, yang apabila 
menemukan file PDF dapat menampilkan 
dalam format HTML yang bagus. 

Konversi HTML dapat dilakukan dengan 
baik karena program ini bekerja dengan 
cara yang cukup pintar. File PDF akan 
dikonversi terlebih dahulu ke dalam format 
PS (untuk file PDF yang besar, siapkan 
ruang kosong yang besar juga). Dari format 
PS, tentunya dapat lebih mudah dikonversi 
ke dalam format HTML. Selamat 
mencoba!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dbview 1.0.2 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


TI nop@nop:/tmp/dBASE - Shell - Konsole el 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


nopGnop:/tmp/dBASE» dbuiew -e ms karyawan.dbf 
Field Name Type Length Decimal Pos 
id N 21 o 


DATABASE TOOL 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Martin Schulze 
Situs web: ftp://ftp.infodrom.north. 
de/pub/Linux/Devel/dbview/ 


erkembangan teknologi komputer 

boleh saja mengantarkan kita 

sampai ke luar angkasa. Tapi, bagi 
sebagian besar pengguna, komputer 
adalah alat bantu agar bisa bekerja lebih 
cepat dan pintar. Sebagian dari pengguna- 
pengguna tersebut menggunakan 
komputer untuk meningkatkan nilai bisnis 
perusahaan mereka. Tidak semua 
pengguna komputer peduli dan mau 
menggunakan teknologi di garis tepi 
perkembangan. 

Sekarang adalah tahun 2004, di mana 
perkembangan database Oracle telah 
mencapai 10g. Namun, masih sangat 
banyak perusahaan yang menggunakan 
database dBase di sistem operasi DOS 
atau Windows. Salah satu perguruan 
tinggi komputer swasta yang cukup 
terkenal di Jakarta juga masih sangat 
mengandalkan database ini. 

Perusahaan yang ingin berpindah ke 
Linux terkadang masih sangat 
mengandalkan database DBF yang 
dimilikinya. Untunglah, sampai saat ini, 
sudah tersedia sangat banyak too/ yang 
bekerja dengan database tersebut, mulai 
dari tool untuk membuat, membaca tulis 
sampai sekadar membaca saja. Salah satu 
tool untuk membaca format DBF adalah 
dbview. Program yang satu ini sudah 
sangat terkenal, dan tak jarang banyak 
digunakan oleh developer system 
converter. 

Sesuai namanya, dbview hanya akan 
menampilkan isi dari database DBF yang 
Anda miliki. Walaupun hanya bisa 
menampilkan, dbview sangat bagus 
sebagai sebuah viewer. 

Interface dbview adalah command line 


nama c 50 (| 
alamat c 50 k) 
id 4 

nama : Noprianto 

alamat : Kemanggisan Raya 59 

id 12 

nama 1 Meike Thedy 

alamat : KH Syahdan 1 

id 13 

nama ! Eric 

alamat : Sandang 

id 214 

nama 1 Lisa 

alamat 1 H. Mochtar 


Inop@nop:/tmp”dBASE» If 


. JNew | ba Shell 


Ia — 


& dbview menampilkan isi DBF. 


interface. Dengan demikian, untuk dapat 
bekerja dengannya, Anda harus 
memberikan paramater-parameter yang 
bersesuaian. Dalam bentuk paling 
sederhana, Anda perlu melewatkan nama 
file DBF ke program ini. Isi dari tabelnya 
akan ditampilkan satu per satu record. 
Secara default, program ini akan 
menampilkan baris demi baris ke bawah 
untuk setiap field, sehingga bagi Anda 
yang memiliki tabel besar, Anda dapat 
melewatkan keluaran program ini ke 
berbagai pager seperti less atau more. 

Apabila Anda lebih menyukai 
penampilan dalam bentuk satu record 
satu baris, maka oleh dbview, Anda akan 
dibawa ke modus browse. Kelebihannya 
adalah visualisasi data terlihat lebih baik, 
walaupun Anda akan kehilangan 
penampilan nama field-nya. Salah satu 
kelebihan dari modus browse ini adalah 
fleksibilitas bagi kita untuk menentukan 
delimiter setiap field. Secara default, 
delimiter-nya adalah tanda titik dua (:). 
Namun, kita bebas memberikan delimiter 
sesuai keinginan kita. 

Sekilas terlihat kurang berguna. 
Namun, bagi pengembang system 
converter, fitur ini akan sangat berguna. 
Dalam berbagai kasus, seorang developer 
harus melakukan konversi data dengan 
sangat cepat sesuai standar yang dimiliki. 
Katakanlah suatu konverter sistem besar 


www.infolinux.web.id 


secara default telah menggunakan 
pemisah berupa tanda koma, maka 
apabila dbview tidak mampu menyesuai- 
kan diri, konversi akan sedikit terhambat. 

Fleksibilitas demikian, ditambah 
dengan kemampuannya dijalankan dengan 
pemberian command line juga 
memungkinkan penampilan dihalaman 
web dengan sangat mudah. Dengan 
demikian, sebuah DBF viewer berbasis 
web sangat mudah diimplementasikan. 
Dengan bahasa scripting seperti shell 
script misalnya, visualisasi indah untuk 
database DBF Anda akan tampil di web 
browser. Jalankan dbview, parse sesuai 
delimiter, format dan tampilkan. Cepat. 
Tidak perlu repot-repot mempelajari PHP 
hanya untuk dapat menampilkan format 
DBF di web. 

Program ini juga dapat mencetak 
header sebuah database DBF baik. 
Beberapa informasi tersebut dapat 
digunakan untuk kebutuhan lebih lanjut. 

Dbview adalah program yang sudah 
sangat tua. Namun, sejak versi-versi 
awalnya, program ini telah menawarkan 
fungsionalitas luar biasa. Banyak 
konverter sistem besar yang salah satu 
modulnya mengandalkan program ini. 
Kecil, namun memiliki manfaat besar. 
Kecil-kecil cabe rawit. Demikianlah 
dbview.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JULI 2004 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


GL-117 0.9 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Thomas A. Drexl 
Situs Web: http://freshmeat.net/gl-117 


L-117 adalah game bertemakan 

pesawat. Di sini, pemain adalah 

seorang prajurit yang bertempur 
dengan berbagai jenis pesawat tempur. 
Walaupun terdapat cukup banyak game 
pesawat di Linux seperti FlightGear, 
SearchAndRescue, dan lain sebagainya, 
game yang satu ini memiliki berbagai daya 
tarik yang tidak dimiliki oleh game sejenis 
lainnya. 

Pemain memposisikan dirinya sebagai 
seorang pilot pesawat tempur. Sangat 
disadari bahwa menerbangkan sebuah 
pesawat tentulah bukan hal yang mudah. 
Oleh karena itu, pada awal-awal permainan, 
pemain disarankan untuk mencoba berlatih 
terbang dahulu. 

Pembuat game ini terhitung cukup baik, 
dua buah tutorial disertakan untuk melatih 
kemampuan terbang, manuver dan 
menghancurkan musuh. Sama seperti 
SearchAndRescue misalnya, seorang 
pemain benar-benar dianggap memahami 
betul teknis menerbangkan pesawat. Oleh 
karena itu, bagi pemain yang belum pernah 
menerbangkan pesawat, tutorial ini harus 
dipergunakan sebaik-baiknya. 

Selain tutorial, beberapa latihan lain juga 
disertakan, mulai dari latihan terbang sambil 
menghancurkan semua musuh dummy, 
sampai terbang bersama tim lain untuk 
bahu membahu menghancurkan musuh 
sambil memperebutkan predikat petempur 
terbaik. Latihan-latihan ini sendiri sudah 
membuat game ini sangat menarik. 

Permainan ini mencoba menjadikan 
pemainnya seorang petempur sejati. Ada 
banyak pertempuran sesungguhnya yang 
harus diselesaikan. Sekitar 20-an lebih! 
Tentunya, seseorang harus berhasil 
menyelesaikan misi pertama-tama sebelum 
diberikan kepercayaan untuk memimpin 


30  InroLINUX JULI 2004 


CAMPAIGN Ar 
OPTIONS 
HELP 

CREDITS 

OAUIT 


DELETE (RIGHT MR) 


CREATE 


bertempur dengan berbagai jenis pesawat tempur. Walaupun terdapat cukup banyak game 
pesawat di Linux seperti FlightGear, SearchAndRescue dan lain sebagainya, game yang 
satu ini memiliki berbagai dava tarik vans tidak dimiliki oleh game seieni 


2ND AIRMAN 
PLAYER 


2ND AIRMAN 
NOP 


s lainnva. 


Page 72 (betauit 


100 insert (sto (Hn 


CELL EKIIT EI- 


FE toc,sxw - StarO 


& GL-117. 


misi berikutnya. 

Setiap kali seorang pertempuran akan 
dimulai, briefing akan dilakukan terlebih 
dahulu. Briefing mencakup objektif dari 
sebuah misi sampai pembekalan tip-tip 
yang diperlukan agar memenangkan 
pertempuran. Di-briefing yang diadakan, 
petempur juga bisa memilih pesawat yang 
diinginkan. Tentunya, pesawat yang 
disediakan adalah pesawat yang 
bersesuaian untuk misi tersebut. Selain itu, 
jenis senjata juga bisa dipilih. Setelah 
briefing selesai, pesawat tempur pun 
mengudara untuk menyelesaikan misi. 

Game ini terhitung luar biasa. Banyak 
sekali value tambahan yang diberikan untuk 
kita. Sebut saja kemampuan grafisnya. 
Game ini ditampilkan dalam interface 3D 
sehingga akan terlihat lebih realistis. 
Sesungguhnya, game ini mampu 
menampilkan sampai sangat detail, dan 
jauh berbeda serta jauh lebih baik dari 
kemampuan grafis game serupa seperti 
SearchAndRescue misalnya. Pohon akan 
ditampilkan dengan jelas. Demikian pula 
gunung, lembah, laut, dan bahkan langit. 
Cahaya matahari dan kabut—jika 
bertempur di daerah berkabut—akan 
tampak nyata. 

Tampilan bisa diatur sedemikian 
sehingga terlihat optimal serta permainan 
masih bisa dilakukan dengan lancar. 


www.infolinux.web.id 


Dengan demikian, tampilan yang patah-patah 
dan respon yang tidak baik dapat 
terhindarkan. Kali pertama Anda memainkan 
game ini, perhitungan kemampuan hardware 
akan dilakukan, yang akan mempengaruhi 
pengaturan default untuk performance. Anda 
masih bisa mengatur lebih lanjut apabila game 
terasa lambat. 

Selain itu, suara dan efek yang 
diperdengarkan juga cukup baik, walaupun 
kadang terdengar kurang realistis. Tidak 
akan mirip dengan suara pesawat. Bom 
yang ditembakkan dan mengenai musuh 
sekalipun hanya memberikan efek yang 
sederhana. Seolah ledakan terjadi di daerah 
yang begitu jauh, padahal ledakan terjadi di 
depan mata. 

Satu lagi yang luar biasa, dan ini benar- 
benar luar biasa, adalah dokumentasi yang 
datang bersama game ini. Dalam dokumen 
PDF yang sangat terstruktur, lengkap 
dengan daftar isi dan tabel. 

Jika Anda ingin belajar bertempur sambil 
melakukan manuver-manwver indah, 


cobalah game ini ra 


terlebih dahulu. Buat 


pilot baru, pilih misi, Efek Suara 415 
dan pulanglah Grafis 5/5 
membawa Fitur M5 
kemenangan! 

Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@intolnwx.co.id) “#9 ML 415 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Xscorch 0.1.15 


Sifat: Free Software 

Lisensi: GPL2 

Pengembang: Justin David Smith 
Situs Web: http://chaos2.org/xscorch/ 


alau ada game yang mengimple- 

mentasikan konsep sederhana 

namun mampu membuat kita 
berpikir keras untuk memenangkan 
pertempuran dengan daya sekecil-kecilnya, 
maka mungkin Xscorch-lah salah satunya. 
Bahkan, salah satu yang terbaik. 

Konsepnya sungguh sederhana. Game ini 
adalah klon dari game Scorched Earth di 
dunia DOS. Sampai saat ini, banyak game 
masih mengusung konsep serupa. Anda 
bermain sebagai sebuah tank yang tidak 
dapat berpindah posisi, namun mampu 
menembak ke berbagai lokasi sesuai dengan 
perhitungan arah moncong meriam Anda. 

Musuh pun tidak mau kalah. Dalam 
permainan, Anda bisa bergabung dengan 
pihak lain untuk sama-sama menghancurkan 
musuh-musuh Anda. Demikian juga para 
musuh, mereka dapat membentuk koalisi 
untuk menghancurkan Anda. 

Sekilas game ini terdengar sangat 
membosankan sehingga sepertinya tidak 
pantas untuk di-review. Seseorang yang 
menyebut dirinya sebagai “orang gila 
game” di Linux menginformasikan penulis 
sejak awal April agar sempat-sempat me- 
review game ini di InfoLINUX. Versi yang 
disarankan untuk di-review pun bukan 
termasuk versi baru. 

Mengusung konsep sesederhana 
tersebut, apa yang bisa kita banggakan dari 
Xscorch? Kita akan membahasnya satu per 
satu. Pertama, game ini sangatlah 
configurable. Hampir semua hal dapat 
dikonfigurasi dan bahkan jika terdapat 
beberapa hal yang sepertinya sudah baku, 
kita masih dapat mengubah file datanya 
dengan mudah. Hampir semuanya bisa 
dikonfigurasi. 

Yang kedua, game ini mampu 
dimainkan lewat jaringan. Game seperti 


& Xscorch. 


ini, apabila dimainkan sendiri, pastilah 
tidak akan seru. Tapi, apabila dimainkan 
lewat jaringan, maka cerita akan menjadi 
berbeda. Anda dapat mengatur jumlah 
pemain kemudian mengajak rekan-rekan 
Anda untuk membentuk koalisi untuk 
menghancurkan rekan-rekan Anda yang 
lain atau sekadar menghancurkan musuh 
dari komputer. Chatting dalam permainan 
dimungkinkan. 

Ya. Sebagai keistimewaan berikutnya, 
game ini datang dengan kemampuan 
Artificial Intelligence yang baik. Bahkan 
sangat baik. Walau, Anda bahkan masih 
dapat mengatur parameter berbagai hal 
yang bersangkutan dengan Al. Pengaturan 
default-nya telah siap digunakan sebagai 
musuh dalam peperangan. Beberapa level 
kemampuan musuh disertakan. Tentu saja, 
ada musuh yang boleh dikatakan dungu. 
Apa yang dilakukan hanyalah melindungi 
tank sendiri dari serangan tanpa bermaksud 
untuk menyerang kembali. Pasrah, 
demikianlah. 

Namun, ada musuh lain yang sangat 
suka menyerang, namun kurang cermat. 
Demikianlah, musuh tersebut memboros- 
kan uang hanya untuk menghancurkan 
bumi. Ada musuh lain yang cerdik 
membelanjakan uangnya untuk membeli 
senjata agar dapat menghancurkan Anda 
sesegera mungkin. Ada musuh yang gila 


www.infolinux.web.id 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


perang, dan untuk menghadapi yang satu 
ini, Anda harus sedikit gila perang juga. 
Dengan uang yang ada, musuh jenis ini 
akan membeli kombinasi senjata terbaik 
dan akan membatasi gerak Anda. 

Uang? Benar. Pada awal permainan, 
setiap pemain akan dibekali cukup banyak 
uang—yang masih dapat diubah-ubah lagi 
nilainya. Dengan uang tersebut, Anda 
diperbolehkan untuk membeli berbagai 
senjata dan perlindungan yang mungkin 
bisa Anda gunakan untuk membantu 
memenangkan pertempuran. Beberapa item 
berguna akan menjadi tak terbeli apabila 
Anda kurang cermat memperhitungkan. 
Pelatihan pada pembelian ini akan 
membantu menjadikan Anda petempur 
yang efisien. 

Dari sisi grafis, game ini cenderung 
biasa-biasa saja. Datar, tanpa detail. Tapi, 
game ini bukan menonjolkan sisi grafisnya, 
tapi lebih ke arah strategis. Suara didukung, 
namun data suara masih belum ada. 
Beberapa submit untuk data suara telah 


dilakukan dan akan Pr 


segera dipaketkan 


dalam rilis berikutnya. He alan 3/5 
Selamat bertempur — Grafis 3/5 
Fitur A15 


dan menghancur- 


hancurkan!4 
Noprianto ILINUX Rating 


InroLINUX JULI 2004 31 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Menyiapkan 
OpenOffice Indonesia 


Cinta pada pandangan pertama rupanya tidak selalu berlaku bagi Willy 
Sudiarto Raharjo. Mungkin juga Anda? Kenal pertama Linux hanya dari 
tampilan teks yang tidak indah atau dari cerita “sedih” seorang teman. 


wal perkenalan saya dengan Linux 


bisa dibilang tidaklah menyenang- 

kan, karena waktu itu saya masih 
SMA dan belum mendalami komputer dan 
seluk-beluknya. Saya tertarik dengan 
komputer hingga kelas 2 SMA, dan 
langsung terjun di dunia Internet. Melalui 
mIRC, layanan chatting yang waktu itu 
sedang booming, saya pun sering mencari- 
cari informasi baru, dan beberapa teman 
mulai membahas Linux. 

Saya yang tidak tahu apa-apa lalu 
mencoba bertanya kepada beberapa senior 
saya di SMA yang sudah lulus, tentang apa 
itu Linux. Mereka yang termasuk dalam 
Windows minded hanya berkata bahwa 
Linux itu tidak enak, tidak menarik, dan 
susah dipelajari. Karena alasan itulah, saya 
dulu pernah menyatakan bahwa Linux itu 
tidak ada untungnya untuk dipelajari. 


Berkenalan keluarga Unix 
Saat kuliah di akhir semester satu, saya 
mulai mengenal salah satu varian Unix 
BSD, yaitu FreeBSD, karena server yang 
melayani mahasiswa menggunakan 
FreeBSD. Dengan sedikit “terpaksa” saya 
pun harus belajar menggunakan command 
line karena memang hanya disediakan 
sebuah shell dan sebuah account bagi 
setiap mahasiswa. Aplikasi yang saya kenal 
pun sangat terbatas, misalnya vi, pine, dan 
BitchX. Namun dari pengalaman inilah saya 
bisa merasakan bahwa command line 
sebetulnya menarik juga, karena selama ini 
saya hanya menikmati indahnya dunia 
grafis tanpa mengetahui proses apa yang 
terjadi di dalamnya. 

Lalu saya berkenalan dengan admin 
Universitas Kristen Duta Wacana yang 
bernama Haryo. Orangnya pendiam, tapi 
enak diajak ngobrol. Waktu itu, saya mulai 
bertanya-tanya tentang FreeBSD dan 


32  InroLINUX JULI 2004 


akhirnya menyerempet ke Linux. 

Melalui pembicaraan singkat itulah, saya 
mulai tertarik dengan Linux karena pada 
tahun 2001, Linux sedang heboh sebagai 
salah satu sistem operasi alternatif yang 
mampu menyaingi Windows dan juga 
karena sifat saya yang suka untuk mencoba- 
coba “barang” baru. Sayangnya, saat itu 
saya belum berani menginstalasi Linux 
karena masih belum yakin benar dengan apa 
yang bisa saya dapatkan dengan Linux. 


Penggemar Mandrake 

Pada saat semester tiga, saya membeli 
buku mini /nfoLINUX yang berisi distro 
Mandrake 9.0. Saya hendak menginstalasi- 
nya pada komputer saya, namun masih 
ragu-ragu sehingga akhirnya saya putuskan 
untuk menundanya terlebih dahulu. 

Setelah semester empat, ketika ada mata 
kuliah jaringan komputer, kakak kelas 
memberitahu saya bahwa sistem operasi 
yang digunakan adalah Linux. Saya merasa 
bahwa saya buta dengan Linux dan tidaklah 
mungkin untuk bisa memahaminya dalam 
waktu singkat. Oleh sebab itu, saya 
beranikan diri untuk mencoba menginstalasi 
Mandrake 9.0. 

Sampai dengan saat ini, saya masih 
setia dengan distro Mandrake dan 
menggunakan versi 9.2 sebagai sistem 
operasi saya. Mengapa saya memilih untuk 
tetap setia dengan Mandrake? Karena 
saya mendapatkan sebuah kesan yang 
baik dengan Mandrake dan julukan sebagai 
“raja hardware" memang benar-benar 
terbukti (dengan kasus semua peralatan 
yang saya gunakan di rumah). Saya tidak 
pernah mengalami masalah dengan 
hardware, kecuali pada saat melakukan 
instalasi printer pada Mandrake 9.0, 
meskipun pada akhirnya berhasil diatasi 
pada Mandrake 9.2. 


www.infolinux.web.id 


Menulis artikel 

Semenjak semester satu, saya sudah sering 
menulis di salah satu majalah komputer di 
Indonesia, namun waktu itu, belum menulis 
pada rubrik Linux, karena waktu itu saya 
masih buta dengan Linux. Pada saat saya 
semester empat, saya diminta untuk 
menulis beberapa tip yang dapat digunakan 
pada Linux oleh pihak redaksi sebuah 
majalah komputer dan semenjak itu, saya 
pun mulai rajin dan aktif untuk mengirimkan 
tulisan-tulisan saya untuk dimuat di majalah 
tersebut. 

Sebagian besar tulisan saya membahas 
tentang aplikasi yang umum digunakan oleh 
home user (desktop). Hal ini dengan tujuan 
untuk proses sosialisasi Linux di mata 
masyarakat yang selama ini masih sering 
kebingungan dengan ketersediaan aplikasi 
di Linux yang bisa memenuhi kebutuhan 
kerja mereka. Diharapkan dengan tulisan- 
tulisan saya ini, mereka bisa memahami 
bahwa Linux juga mempunyai aplikasi- 
aplikasi yang bisa dikatakan matang dan 


Riwayat singkat Willy 


Willy Sudiarto Raharjo lahir di kota 
gudeg Yogyakarta, 28 April 1983. Saat 
ini Willy masih menempuh pendidikan 
di Universitas Kristen Duta Wacana 
Yogyakarta, semester tujuh. Selain 
menguasai pemakaian Linux untuk 
desktop, Willy juga mendalami 
pemrograman web dengan PHP dan 
MysSOL. 

Willy punya harapan besar agar 
Linux semakin mudah digunakan oleh 
orang awam sekalipun. Ia aktif di KPLI 
(Kelompok Pengguna Linux Indonesia) 
Jogja, dengan membawa misi agar 
KPLI bisa menjadi kiblat bagi para 
pengguna Linux. Willy dapat 
dihubungi melalui alamat e-mail 
willy@e-jogja.net. 


Istimewa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


..minat penggunaan 
Linux sudah cukup 
tinggi, terutama di 
kalangan mahasiswa 
dan pelajar, 


sudah siap untuk diposisikan untuk 
menggantikan beberapa tools yang ada 
pada platform lain. Saya melihat respon 
yang cukup baik, terlihat dengan adanya 
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 
oleh pembaca kepada saya yang sebagian 
besar merasa antusias dengan aplikasi yang 
saya bahas. Ini menunjukkan minat 
penggunaan Linux sudah cukup tinggi, 
terutama di kalangan mahasiswa dan 
pelajar. 


Milis dan KPLI 

Sejak perkenalan saya dengan komputer, 
saya sudah mengenal mailing list (milis) dan 
saya pun mulai aktif di beberapa milis, baik 
lokal maupun luar negeri. Setelah saya 
mengenal Linux, kebiasaan ini pun tidak 
saya hilangkan, bahkan saya menambah 
jumlah milis yang saya ikuti. 

Hal ini saya gunakan sebagai sebuah 
sarana untuk sharing ilmu dan juga 
memperkaya pengetahuan tentang topik 
yang dibahas. Saya merasakan banyak 
sekali manfaat yang bisa saya dapatkan 
dengan mengikuti sebuah milis. Selain ilmu, 
saya juga bisa mendapatkan teman baru 
tentunya. 

Saya mengenal KPLI kali pertama ketika 
ada seorang anggota KPLI yang 
mengirimkan SMS kepada saya dan 
mengajak bergabung dengan KPLI. Karena 
sesuai dengan minat saya, yaitu belajar 
tentang Linux, maka saya pun bergabung 
dengan KPLI Jogja yang mayoritas 
anggotanya berasal dari KSL (Komunitas 
Studi Linux) dari beberapa perguruan tinggi 
di Jogja. 

Semenjak bergabung dengan KPLI untuk 
kali pertama, saya juga langsung bergabung 
dengan milis yang dibuat oleh kalangan 
JogXer (Jogja Linuxer), yang beralamatkan 
di jogja-linuxer@yahoogroups.com. Satu 


hal yang membuat saya kagum terhadap 
KPLI Jogja adalah pada kekompakan yang 
terjalin, meskipun kami berasal dari perguruan 
tinggi yang berbeda, dan tidak adanya 
perbedaan antara anggota baru dan lama. 
Semua dianggap sebagai saudara sendiri. 
Karena anggotanya adalah mahasiswa 
yang mempunyai jadwal kesibukan masing- 
masing, maka pertemuan yang dilakukan 
diadakan setiap hari Minggu dengan nama 
JEMU-AH (JogXer Meeting Up-Ahad atau 
pertemuan pengguna Linux Jogja di hari 
minggu). Lokasi pertemuan berpindah- 
pindah dari satu kampus ke kampus yang 
lain. Hal ini dimaksudkan untuk saling 
mengenal kampus masing-masing. Materi 
yang dibahas pun bervariasi, mulai dari 
agenda kegiatan, seputar dunia Linux dan 
aplikasinya, hingga masalah-masalah lain 
yang sifatnya OOT (Out Of Topic) Linux. 


Proyek OpenOffice.org 

Salah satu visi utama dari KPLI Jogja adalah 
proses sosialisasi Linux kepada semua 
kalangan, terutama di kalangan pendidikan. 
Beberapa kegiatan pun sedang direncanakan 
untuk mewujudkan visi ini, misalnya dengan 
melakukan pelatihan-pelatihan, mengisi 
acara seminar, workshop, dan yang terakhir 
adalah proyek-proyek. 

Untuk saat ini, KPLI Jogja sedang 
memulai proyek translasi HOWTO untuk 
aplikasi OpenOffice.org. Kebetulan saya 
yang ditunjuk sebagai maintainer-nya, 
karena saya sudah lebih dahulu 
memulainya jauh sebelum saya 
menyampaikan proyek ini kepada KPLI. 

Untuk saat ini, dokumen yang 4 
sudah berhasil saya translasikan 
ke dalam bahasa Indonesia 
adalah SETUP GUIDE 
OpenOffice.org, yang berisi 
panduan setup atau instalasi 
OpenOffice.org. Proyek 
HOWTO yang sedang 
dijalankan ini berencana 
untuk mentranslasikan 
semua dokumen HOWTO 
yang tersedia di situs 
dokumentasi 
OpenOffice.org, http:// 
documentation. 
openoffice.org ke dalam 
bahasa Indonesia. Dan 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


tidak menutup kemungkinan adanya tutorial 
HOWTO yang dikembangkan sendiri yang 
bisa membantu pengguna OpenOffice.org 
untuk memaksimalkan kinerja aplikasi ini. 

Proyek ini tidak tertutup hanya untuk 
anggota KPLI saja, namun diharapkan 
adanya partisipasi dari masyarakat luas 
untuk bisa menyukseskan proyek ini. 
Proyek yang lebih besar, yaitu proyek 
Native Language sampai saat ini sedang 
dibahas, karena untuk bisa menjalankan 
proyek ini, dibutuhkan banyak sukarelawan 
yang bersedia membantu. Jika hanya 
mengandalkan SDM dari anggota KPLI 
Jogja, tentunya hal ini sangatlah tidak 
mungkin, mengingat kesibukan utama kami 
masih kuliah. 

Untuk itu, kami berencana untuk bekerja 
sama dengan pihak-pihak yang terkait dan 
mengajukan proposal untuk mendapatkan 
sebuah domain id.openoffice.org dan 
menjalankan proyek ini. Karena proyek ini 
juga bersifat terbuka, maka semua orang 
yang hendak berkontribusi dalam proyek ini 
bisa mendaftarkan diri.A 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | 


| Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


eperti semboyan yang terkenal di 

medan perang kemerdekaan dahulu 

kala: “Gugur satu tumbuh seribu”. 
Begitulah seharusnya negara ini. Perjuangan 
terus menerus membangun bangsa. Tentu 
saja, zaman sekarang ini, kita tidak perlu 
berperang secara fisik. Peperangan yang 
kita lakukan hendaknya adalah peperangan 
untuk mengisi kemerdekaan dan 
pembangunan berbagai sektor kehidupan. 

Salah satu cara untuk terus membangun 
adalah dengan berpendidikan. Dan salah 
satu cara berpendidikan yang umum 
ditemukan di masyarakat adalah dengan 
bersekolah. Dengan bersekolah, seseorang 
mampu memiliki wawasan yang lebih luas, 
interpretasi keadaan yang lebih bijak dan 
mampu memiliki visi yang jauh membentang 
ke depan. Demikianlah sekolah. 

Tentu saja, sekolah butuh biaya. Dan 
apabila biaya yang dibutuhkan tidak terlalu 
ditunjang oleh infrastuktur pembiayaan 
bangsa, maka tidak boleh ada lagi beban 
yang memberatkan bahu pemegang 
amanat pembangunan bangsa dalam 
bidang pendidikan: pihak sekolah, guru, dan 
para siswanya. 

Apabila pihak sekolah menggunakan 
teknologi, maka teknologi yang digunakan 


34  InroLINUX JULI 2004 


haruslah teknologi tepat guna. Teknologi 
dibuat untuk memudahkan hidup manusia, 
dan tidak semua teknologi harus diakuisisi 
setelah mengosongkan dompet. 

Bicara teknologi, tentunya tidak lepas dari 
komputer. Dan bicara komputer, tentunya 
tidak akan terlepas dari sistem operasi. 
Tanpa sistem operasi, komputer adalah besi 
tua yang tidak memiliki nilai tambah. Bicara 
sistem operasi, tentu saja kita bicara Linux 
dan filosofi free software dibelakangnya. 

Linux dan filosofi free software adalah 
pelayanan. Begitulah ucapan yang sering 
penulis dapatkan dari seorang rekan. Linux 
dan free software bukan hanya sekadar 
teknologi. Tapi, semangatnya adalah 
sesuatu yang luar biasa, yang sangat cocok 
diterapkan di dunia pendidikan di Indonesia. 

Ini adalah sebuah impian. Katakanlah 
impian indonesia untuk pendidikan. Di 
tengah infrastuktur pembiayaan bangsa 
yang tak menentu, sekolah-sekolah 
menengah bisa mulai mengenalkan 
komputer kepada para siswanya. Komputer 
didapat dari berbagai komputer kuno bekas 
pakai yang telah duduk manis di gudang 
perusahaan. Perusahaan menyumbangkan 
komputer yang sudah tidak bernilai lagi bagi 
perusahaan ke sekolah-sekolah. 


www.infolinux.web.id 


Dengan teknologi Linux dan diskless 
seperti LTSP, semua pihak dapat 
memanfaatkan komputer sama enaknya. Di 
servernya, telah terinstal berbagai aplikasi 
seperti aplikasi untuk melihat bintang di 
langit, aplikasi tabel unsur yang bisa 
digunakan untuk mata pelajaran kimia, 
aplikasi pembantu matematika, dan lain 
sebagainya yang semuanya berasal dari 
free software. 

Begitu lulus dari sekolah menengah dan 
melanjutkan ke akademi atau perguruan 
tinggi, para siswa tersebut senantiasa 
berpikir tentang penerapan teknologi tepat 
guna. Demikian juga dengan pihak 
pendidik. Dalam menerapkan ilmu, mereka 
dibantu oleh aplikasi free software yang 
bisa didapatkan bebas. Para mahasiswa 
ilmu komputer mempelajari dan turut 
mengembangkan aplikasi free software. 

Dengan demikian, setelah lulus dan ikut 
berperang di masyarakat, kerangka ber- 
pikirnya adalah tepat guna dan memiliki visi 
yang luas. Selama bergenerasi, akhirnya 
kita bisa mengejar ketinggalan kita. 

Kalau diamati dan dipikir-pikir, betapa 
besarnya manfaat penerapan free software 
dan Linux dalam membangun bangsa. 
Tulisan ini akan membahas beberapa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


aplikasi yang bisa membantu para calon 
generasi penerus bangsa agar senantiasa 
cerdas dan bijaksana dalam memandang 
teknologi komputer. 


Prasekolah dan sekolah 
dasar 

Sekarang ini, anak-anak kecil sangatlah 
repot. Berbulan-bulan di dalam perut Ibu 
mempersiapkan diri untuk terbang ke dunia 
luar. Setelah itu, berbulan-bulan tergolek di 
tempat tidur mengamati dunia luar. 

Kemudian, mereka mulai bertualang 
seputar rumah ketika sudah mulai bisa 
berjalan. Atau mulai bersosialisasi dalam 
bahasa bayi ketika mulai pintar berceloteh. 
Satu tahun umur para bayi, mereka semakin 
sibuk. 

Mereka harus makan berbagai jenis 
makanan agar membentuk pondasi otak 
kokoh di masa depan. Mereka juga turut 
menonton berbagai sinetron di televisi. 
Bahkan, ada sebagian yang harus 
membintangi iklan. 

Ketika berumur sekitar 2 tahun, mereka 
mungkin harus sekolah! Belum seribu hari 
mereka di dunia, sekolah sudah menanti. 
Mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, 
sekolah dasar, sekolah menengah pertama, 
sekolah menengah umum, pendidikan tinggi 
strata-1, strata-2, strata-3, dan berbagai 
jenjang pendidikan lainnya. Sekali terjebak 
sekolah di usia 2 tahun, jangan harap bisa 
lepas selama 25 tahun. 

Ketika sekolah dasar, mereka harus 
mempelajari sesuatu yang mungkin penulis 
pelajari ketika di SMP. Ketika SMP, mereka 
sudah seperti anak-anak SMA. Ketika 
SMA, mereka sudah seperti mahasiswa. 
Benar-benar repot. 

Terdapat banyak aplikasi free software 
untuk anak-anak kecil. Pembahasan akan 
dilakukan dalam kerangka anak kecil 
bersenang-senang. Dengan demikian, 
pembahasan aplikasi untuk anak prasekolah 
sampai sekolah dasar akan lebih banyak 
pada aplikasi permainan dan kreativitas, 
aplikasi menggambar dan mengenal warna, 
musik dan mengenal suara, serta berhitung 
dan pengenalan dunia luar. Supaya anak- 
anak kecil tidak terlalu repot lagi. 


Permainan dan hiburan 
Konon, permainan apabila dimainkan dalam 


porsi yang normal bisa membantu untuk 
mengasah kreativitas. Tentu saja, apabila 
dimainkan siang malam tanpa henti, anak- 
anak kecil akan menjadi apatis, menutup 
diri, dan membangun dunia sendiri yang 
tidak sehat. 

Berikut ini adalah beberapa permainan 
mendidik yang bisa dicoba oleh anak-anak 
kecil yang sudah bisa menggunakan 
komputer sampai anak-anak sekolah dasar. 
Beberapa di antaranya cukup menarik 
sehingga orang dewasa pun senang 
memainkannya. 


e Bb 

Bb adalah program yang bertujuan untuk 
menampilkan animasi berbasis teks. 
Namun, walaupun berbasis teks, Bb 
mampu menampilkan berbagai efek yang 
sangat terkenal di dunia grafik. Sebagai 
contoh, Bb mampu menampilkan berbagai 
gambar dalam efek blur dan 3D. Dan 
menariknya, demo ini juga menampilkan 
berbagai efek suara yang menarik. 

Bagi anak kecil, program ini mungkin 
tidak menarik. Namun, karena disertai 
banyak efek yang masing-masing 
ditampilkan secara cepat dilengkapi suara 
yang menarik, anak-anak kecil mungkin 
akan tertarik. Selain itu, bagi anak-anak 
yang telah memasuki kelas 3 SD, aplikasi 
ini mungkin dapat merangsang daya tarik 
akan hal-hal di luar dunianya. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Cannonsmash 

Cannonsmash adalah permainan bola 
pingpong yang sangat menarik. Permainan 
ditampilkan dalam interface 3D sehingga 
terlihat lebih nyata. Pengguna bisa memilih 
profil dan lawan tandingnya. Yang paling 
menarik adalah kemampuan game ini untuk 
bersuara seperti dunia nyata. 

Untuk memainkan permainan ini, 
seseorang harus cukup terampil dalam 
menggunakan kombinasi mouse dan 
keyboard. Oleh karena itu, anak-anak usia 
prasekolah tidak akan tertarik untuk 
memainkannya. Mungkin hanya akan 
tertarik dengan gambar, suara, dan warna- 
warninya. Namun untuk anak-anak kelas 5 
SD ke atas, yang telah sering memainkan 


www.infolinux.web.id 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


permainan pingpong di dunia nyata, 
permainan ini akan sangat menarik. Hanya, 
gunakan Cannonsmash sebagai sarana 
berlatih dan bukannya menjadikan anak- 
anak tidak bersosialisasi. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Chromium 

Chromium adalah permainan tembak- 
tembakan pesawat yang seru dan 
menyenangkan. Selain itu, kemampuan 
grafik dan suaranya juga sangat patut 
dibanggakan. Pemain adalah pilot pesawat 
tempur yang akan menghadapi sangat 
banyak musuh. 

Anak-anak yang telah mengenal game 
komputer akan menganggap game ini 
sangat menarik. Tidak perlu banyak berpikir 
untuk memainkannya. Yang diperlukan 
adalah keterampilan untuk melakukan 
navigasi. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Enigma 

Enigma adalah kumpulan permainan yang 
banyak mengasah strategi dalam tampilan 
yang sederhana namun menarik. Salah satu 
permainan yang menarik adalah pencarian 
semua benda dalam satu area. 

Bagi anak-anak yang telah mengenal 
warna, dengan bimbingan kakak atau orang 
tua, mereka mungkin akan sangat antusias 
memainkannya. Bagi orang dewasa, 
permainan ini mungkin tidak begitu menarik. 
Namun bagi anak-anak, permainan cocok- 
mencocokkan akan terasa sangat menarik. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Fortune 
Fortune adalah aplikasi yang menampilkan 
pepatah secara acak dari database. Anak- 
anak saat ini banyak yang mempelajari 
bahasa Inggris di awal-awal sekolahnya. 
Bahkan, banyak di antara mereka yang 
belajar di sekolah berpengantar bahasa 
Inggris. 

Fortune menampilkan banyak hal yang 
menarik. Beberapa memang terlalu berat 


InroLINUX JULI 2004 35 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(wacometoKstars 


| 2an2im 22 615 25/53 


& Frozen Bubble. 


untuk dipahami oleh anak-anak usia sekolah 
dasar. Anak-anak kelas 5 SD ke atas bisa 
belajar banyak dari program ini. Program ini 
terdapat dalam hampir setiap distro Linux. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Frozen Bubble 

Permainan ini populer dengan banyak 
nama. Intinya cukup sederhana: permainan 
jatuh menjatuhkan bola dengan 
menembakkan bola ke kumpulan bola. 
Apabila tembakan mengenai kumpulan bola 
dengan pola sama, maka kumpulan 
tersebut akan dijatuhkan beserta bola-bola 
yang bergantung padanya. Permainan ini 
dengan mudah ditemukan di pusat hiburan 
di tempat hiburan. 

Anak-anak sampai orang tua akan 
menyukai permainan dengan ide sederhana 
ini. Masalahnya adalah, siapa yang lebih 
cermat dan terampil dalam menjatuhkan 
bola. Anak-anak bisa bermain melawan 
komputer ataupun orang tuanya. Selain 
senang, juga bisa menambah keakraban 
dan membantu anak-anak mengenal warna 
dan pola. Belajar dalam suasana 
menyenangkan tentunya akan lebih 
menarik. 


@ Gemdropx 

New Breed Software dan Bill Kendrick 
memang luar biasa. Mereka cukup aktif 
dalam melahirkan permainan yang 
menggoda anak kecil sampai orang 


36  InroLINUX JULI 2004 


0052 HnAKH — SoKs os to-on TN 


& Kstars. 


dewasa. Gemdropx adalah permainan 
mencocokkan bentuk yang sangat menarik, 
lengkap dengan sound dan animasi-animasi 
menggemaskan. 

Pertama-tama, sederet bentuk akan 
ditampilkan. Dan satu orang akan bergerak- 
gerak di bawah, siap untuk menangkap 
suatu bentuk dan menggabungkannya ke 
kumpulan bentuk tersebut. Apabila cocok, 
maka berbagai tindakan akan dilakukan. 
Yang paling sederhana adalah kumpulan 
bentuk tersebut akan hilang. Namun, bisa 
saja efek ledakan besar akan terjadi 
sehingga pemain bisa melanjutkan ke babak 
berikutnya. 

Anak-anak kecil pasti senang 
memainkan game ini. Orang tua juga dapat 
menemani sambil menjelaskan berbagai 
bentuk serta contoh-contohnya di dunia 
nyata. Selain bentuk, anak-anak juga dapat 
mengenali warna dan suara! Selain 
ketrampilan, anak-anak juga akan 
mengasah ketepatan dan daya respon 
mereka. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Kmataga 

Masih ingat Tamagochi? Dulu, Tamagochi 
sempat menjadi tren dunia yang luar biasa. 
Tamagochi adalah binatang peliharaan 
virtual yang harus dipelihara sebagaimana 
halnya binatang peliharaan di di dunia 
nyata. Apabila tidak diberi makan, mereka 
akan mati lemas kekurangan energi. 


www.infolinux.web.id 


Ktamaga hadir dalam versi yang sangat 
mirip dengan Tamagochi versi hardware. 
Tampilannya juga sederhana, namun masih 
tetap dapat dimengerti. Sama seperti pada 
versi hardware-nya, binatang ini juga 
memiliki status lapar, pertumbuhan, 
kegembiraan, dan lain sebagainya. 

Permainan ini cukup populer dan 
menarik. Juga bisa digunakan untuk 
melatih anak-anak untuk menjaga barang- 
barang atau belajar memelihara binatang 
sebelum memlihara binatang yang 
sesungguhnya. Hanya, sangat perlu 
dipandu agar anak-anak tidak kehilangan 
dunia nyata dan sibuk dengan dunia 
virtualnya. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ LbreakOut 
LbreakOut adalah permainan yang telah 
berumur cukup tua. Permainan menembak 
balok-balok dengan sebuah bola yang 
kemudian dipantulkan kembali adalah 
permainan yang hampir pernah dimainkan 
oleh setiap pemain game komputer. 
LbreakOut sendiri memiliki daya tarik yang 
cukup besar karena grafik yang halus. 
Selain itu, berbagai bonus tersembunyi 
juga semakin menambah daya tarik game 
ini. Anak-anak kecil sebelum usia sekolah 
atau awal-awal sekolah dasar akan tertarik 
dengan game ini. Setelah mampu lolos dari 
satu level, level lain yang lebih susah sudah 
menanti. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Pachi el Marciano 

Pachi el Marciano adalah salah satu game 
paling populer dan menarik di Linux. 
Pembuatnya benar-benar mampu 
menghadirkan ide sederhana ke dalam 
permainan yang sungguh menarik.Sebagai 
pemain, Anda harus mampu menghindari 
berbagai hantu yang beterbangan ketika 
mengumpulkan kunci yang dapat 
membawa ke babak berikutnya. 

Yang menarik adalah grafik dan 
suaranya. Tokoh dalam permainan memiliki 
ekspresi yang menggoda dan dijamin akan 
membangkitkan tawa lucu putera-puteri 
Anda. Selain itu, suaranya pun menarik 
walaupun permainan ini mengambil setting 
di kuburan. Jangan khawatir, tidak ada 
yang menyeramkan. 

Permainan ini cocok dimainkan untuk 
anak-anak di bawah kelas 4 SD yang sudah 
mulai mengenal permainan komputer, baik 
di pusat hiburan ataupun console game. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Pacman 

Pacman adalah permainan populer 
sepanjang masa. Konsepnya pun sungguh 
sederhana. Namun, permainan ini cukup 
menantang. Orang dewasa maupun anak 
kecil bisa memainkan game ini sambil 
mengasah kreativitas. 

Permainan ini cocok dimainkan oleh 
anak-anak kecil usia sekolah yang mulai 
senang mengutak-atik berbagai hal baru. 
Hanya, jaga agar tidak hidup di dunia game 
karena memainkannya terlalu lama. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Pingus 

Pada suatu ketika, penguin-penguin di 
kutub yang selama ini hidup tenang dan 
damai mulai terganggu oleh perubahan 
yang tidak menyenangkan. Salju-salju 
mulai mencair dan kehidupan penguin 
semakin terganggu. Bagi mereka, pilihan 
tidak banyak: terus bertahan yang berarti 


musnah, berpindah ke tempat lain yang 
tidak akan menyelesaikan masalah atau 
mencari sumber masalah dan 
menyelesaikannya. 

Ratusan penguin paling berani kemudian 
memilih cara terakhir. Sebagai pemain, kita 
memimpin mereka untuk menyelesaikan 
masalah dan mengembalikan kedamaian 
kehidupan mereka. 

Alur cerita permainan ini cukup menarik. 
Semua hal tersebut ditambah lagi dengan 
tampilan dan efek suara yang sangat 
menarik. Apabila putera-puteri Anda senang 
memainkan game, mendengar suara-suara 
yang lucu, atau senang melihat gambar- 
gambar lucu di komputer, ajaklah dan 
temanilah bermain game ini. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Solarwolf 

Permainan yang satu ini mengusung ide 
sederhana, namun datang dengan sangat 
menggoda. Idenya hanyalah memakan 
semua sumber energi yang tersedia sambil 
menghindar dari musuh. Kurang lebih 
pacman. Namun, permainan ini mengusung 
tema luar angkasa. Anda adalah sebuah 
pesawat tempur luar angkasa. 

Anak-anak kecil pasti akan tertarik 
dengan efek suara dan kehalusan grafiknya. 
Anak-anak yang sudah bersekolah di 
sekolah dasar akan menemukan ini cukup 
menantang. Selain mengasah daya respon 
mereka, mereka juga akan lebih kreatif 
untuk mencari pola jalan memakan semua 
makanan yang tersedia. Hanya, benar- 
benar pastikan mereka tidak hidup di dunia 
Solarwolf setelah itu. Semakin sering 
memainkan game ini, semakin menarik pula 
permainannya. Anak-anak dengan mudah 
akan tertantang. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Torcs 

Idealnya, permainan ini cocok dimainkan 
oleh anak kelas 5 SD atau kelas 6 SD. 
Anak-anak yang baru memasuki sekolah 
menengah juga akan tertarik dengan game 
ini. Wajar saja, boleh dikatakan, game ini 
adalah permainan balapan mobil paling 


www.infolinux.web.id 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


bagus di Linux. Gambar dan suaranya 
cukup realistis. 

Mobil-mobil yang ditampilkan berasal 
dari pabrik-pabrik mobil ternama di dunia. 
Untuk memainkannya, seseorang perlu 
memiliki kombinasi yang baik antara 
tangan, otak, mata, dan berbagai organ 
tubuh lain. Permainan ini tidak cocok 
dimainkan oleh anak balita atau anak-anak 
kelas 1 atau 2 SD. Apabila diizinkan, 
mereka mungkin akan matang terlalu cepat. 

Asalkan bisa menyeimbangkan waktu 
bermain, belajar, dan bersosialisasi, 
permainan ini seharusnya aman dimainkan. 
Hentikan permainan kalau sering merasa 
pusing. Permainan ini disajikan dengan 
interface 3D agar terlihat lebih realistis. 


@ Tuxeyes 

Tuxeyes adalah hiasan monitor yang 
sangat menarik. Siapa saja, termasuk orang 
dewasa yang memiliki komputer cukup 
cepat untuk menjalankan KDE terbaru, akan 
menyukai hiasan ini. Datang dengan empat 
tokoh (tux, luxus, chuck, puppy), Anda bisa 
memilih tokoh mana saja yang akan duduk 
di desktop Anda. 

Sambil duduk, mereka akan mengawasi 
pointer mouse Anda dan akan menggerak- 
kan matanya mengikuti pointer mouse. 
Hiasan ini jauh lebih bagus dibandingkan 
dengan xeyes. 

Ketika melatih buah hati Anda 
memainkan komputer, jalankan juga 
aplikasi ini agar mereka dapat melihat 


& Gemdropx. 


InroLINUX JULI 2004 37 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


F) Shell - Konsole «3» “of xI 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


Number groups 
| Alphanum groups 


librate 
yups 
roups 


800 Hz | | 
| 


O dot: 5) 


| 15 nints) 


A5 Ad shell 


& Unixcw. 


komputer sebagai sesuatu yang lebih 
menarik. Anak-anak usia sekolah dasar 
kelas 5 atau 6 SD mungkin sudah tidak 
tertarik lagi dengan hiasan ini. 


@ Tuxkart 

Permainan balap-balapan merupakan 
permainan yang populer dan cukup banyak 
digemari para gamer. Apabila permainan 
balapan-balapan disajikan dalam bentuk 
yang serius, anak-anak kecil tentu akan 
kesulitan. Tapi, kalau permainan 
balapannya dimainkan oleh Tux yang lucu, 
anak-anak bisa memainkannya dengan 
mudah. 

Anak-anak hanya perlu menggunakan 
beberapa tombol panah untuk memainkan 
game ini. Dengan berbagai halangan dan tip 
sepanjang perlombaan, permainan ini akan 
terasa sangat menarik dan menggemaskan. 
Dijamin, anak-anak kelas 3 sampai 6 SD 
akan tertarik pada game ini. Salah satu 
kekurangan dari game ini adalah interface 
3D yang digunakan. Hati-hati apabila mata 
mulai terasa lelah! 


@ TuxRacer 

TuxRacer adalah permainan lama di Linux. 
Hampir semua pengguna Linux sejak 
beberapa tahun lalu mengenal game ini. 
Idenya juga sederhana. Dengan perutnya 
yang gendut, Tux meluncur di salju sambil 
menangkap ikan yang betebaran. Pemain 
hanya bisa lolos ke babak berikutnya apabila 
semua ikan ditangkap dalam waktu yang 
telah ditentukan. Terlalu lama atau ada ikan 
yang tersisa, pemain dinyatakan kalah. 


38 InroLINUX JULI 2004 


& Elem. 


Dengan efek suara dan gambar 3D yang 
menarik, permainan ini dapat menarik hati 
buah hati Anda. Permainan ini bisa 
dimainkan hanya dengan menggunakan 
tombol panah pada keyboard. Hanya, sama 
seperti permainan 3D lain, mata akan lelah 
apabila dimainkan terlalu lama. 

Dalam menjalankan aplikasi ini, anak- 
anak sebaiknya ditemani dan dipandu oleh 
orang tua. 


@ Xgammon 
Xgammon adalah permainan backgammon 
untuk Linux. Tampilan Xgammon terhitung 
cukup sederhana, walaupun preferensinya 
bisa disesuaikan dengan keinginan pemain. 
Game ini cukup sulit untuk dimainkan 
sehingga anak-anak usia belum sekolah 
tidak akan tertarik. 

Anak-anak kelas 5 sampai 6 SD yang 
menyukai permainan board akan melihat 
Xgammon sebagai tantangan. 


@ Xpenguins 

Xpenguins adalah program animasi kartun 
di root window desktop Anda. Setelah 
menjalankan program ini, Anda akan 
menjumpai penguin berjalan-jalan di layar 
dengan berbagai gaya. Apabila memiliki 
komputer yang cukup kencang, maka 
layar kerja Anda akan bertambah lebih 
meriah. 

Apalagi jika putera-puteri kesayangan 
juga ikut duduk di samping Anda sambil 
turut mengamati monitor. Anak-anak 
prasekolah sampai sekolah dasar umumnya 
cukup senang dengan animasi ini. Sedikit 


www.infolinux.web.id 


“| Periodic Table of the Elements 


r 
AIA 


ajaaa 
Ja as el aa TA 


| fan 
2eeelelloe 
ie pe la 
Asisten 
Tar Lanthanide 


fate fa AA 
tafafetaf An 


fvafoafonfoafoaf ef 
Mn 


(ea 
Sefofefefetetafafstatnfafaf 


boros memory memang, tapi paling tidak, 
bisa membantu mengenalkan komputer 
kepada buah hati Anda. 


Menjadi lebih kreatif 

Bagi Anak-anak yang telah bisa 
menggunakan komputer, berbagai hal yang 
bisa membuat tampilan menjadi lebih indah 
umumnya merupakan hal yang menye- 
nangkan. Paling tidak, mereka bisa menjadi 
lebih kreatif dan mengalami masa-masa 
yang lebih berwarna. 

Dengan kreativitas, seorang anak 
tentunya akan lebih berprestasi, baik di 
pendidikan resmi maupun di kemudian hari. 
Apabila putera-puteri Anda telah mengenal 
komputer, kenalkan mereka dengan 
beberapa program berikut ini. 


@ Figlet 

Figlet adalah program untuk menghasilkan 
ASCII Art berupa pembesaran huruf. Hal 
ini, walaupun telah berusia cukup tua, 
sampai saat ini masih memiliki daya tarik 
tersendiri. Dengan menggunakan ASCII Art, 
seseorang yang kreatif bisa menyusun 
berbagai bentuk yang takkan pernah 
terpikirkan. Bahkan, apabila melihat 
program Bb, bisa dilihat bahwa ASCII Art 
tidak kalah dengan seni menggambar di 
aplikasi grafis seperti GIMP. 

Figlet mengkhususkan diri pada 
pembesaran huruf. Uniknya, program ini 
datang dengan font! Dengan demikian, 
pengguna bisa membentuk ASCII Art nama 
untuk dicetak atau ditempatkan pada situs 
web. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Bagi anak-anak kecil pra sekolah, hal ini 
mungkin tidak berguna. Namun, bagi anak- 
anak kelas 4 SD ke atas, yang mulai 
mengenal komputer, hal ini bisa menjadi hal 
yang luar biasa menarik. Hanya, karena itu 
mungkin sedikit lebih susah digunakan, 
program ini sebaiknya dijalankan dengan 
orang tua sebagai tutor. 

Hasil dari ASCII Art dapat disimpan ke 
dalam file teks dan dapat dimodifikasi lebih 
lanjut. 


@ TuxPaint 
Inilah salah satu karya New Breed Software 
yang mencengangkan mata. Tentunya, 
hampir semua pengguna komputer kenal 
dengan Paint di Windows. Program 
tersebut bisa digunakan oleh anak-anak 
kelas 6 SD untuk belajar menggambar. 
Paint bagus, tapi sayangnya terlalu serius. 
Pengguna harus berhadapan dengan pixel, 
zoom, format file, dan lain sebagainya. 
Apabila buah hati Anda ingin belajar 
menggambar dengan komputer, instalkan 
dan pandulah untuk menggunakan 
TuxPaint. TuxPaint adalah program 
penggambar sederhana, lengkap dengan 
berbagai plug-in dan efek, mampu 
mewarnai dengan sangat indah dan tidak 
akan membawa penggunanya kepada 
istilah-istilah teknis. 


File View 


D | En a 
-e 


New Reset Jl In 


SKIN 


Out | en SAY) ra Exit | 


Setiap gambar yang disimpan akan 
ditampilkan berupa thumbnail dan bisa di- 
load kemudian hari. Pengguna tidak perlu 
memberikan filename, cukup menyimpan 
saja. Gambar baru kemudian bisa dibuat. 

Yang paling hebat adalah efek suara 
yang datang bersama program ini. Berbagai 
plug-in, misalnya untuk membuat pelangi, 
datang juga dengan efek suara luar biasa 
menggoda. Tak salah kalau program ini 
telah diterjemahkan ke puluhan bahasa. 

Pastikan Anda menginstal program ini. 
Buah hati Anda bisa menumpahkan 
kreatifitas di kanvas TuxPaint. 


@ vkeybd 

Berbagai penelitian mengemukakan bahwa 
musik mempengaruhi otak apabila 
diterapkan dengan baik sejak kecil. Selain 
penelitian tersebut, telah sejak lama musik 
dikenal sebagai salah satu perwujudan 
kreativitas. Jadi, apabila Anak-anak Anda 
senang membuat musik sendiri dari alat-alat 
di sekeliling rumah atau dengan anggota 
tubuhnya, kenalkanlah musik di komputer 
apabila keadaan memungkinkan. 

Salah satu program sederhana untuk 
memainkan keyboard di Linux adalah 
vkeybd. Program ini berukuran kecil dan 
tidak berat. Selain itu, vkeybd juga mudah 
sekali untuk digunakan. Dampingilah 


Range: 
Xmin: 
Xmax 
Ymin: 


Ymax 


169 - (eosegi 


@SDANAYE 


Go0sua maks) 


2 GEG. 


www.infolinux.web.id 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


putera-puteri Anda untuk mewujudkan 
kreativitasnya di bidang musik. 


Aplikasi kalkulator 
Anak-anak usia sekolah, terutama pada 
tahun-tahun terakhir sekolah dasar cukup 
mendapat banyak tugas hitung-hitungan. 
Beberapa di antaranya membutuhkan 
kalkulator. Untuk itu, tersedia banyak 
aplikasi kalkulator di Linux. 


@ BC 

BC adalah aplikasi kalkulator luar biasa 
yang berjalan di modus teks. Program ini 
tidak memiliki user interface yang indah. 
Sebagai gantinya, pengguna mengetikkan 
sendiri ekspresi matematisnya di tempat 
yang disediakan. Walaupun demikian, BC 
adalah program hebat. Sedikit susah 
dipakai, tentu tidak masalah. 


@ kcalc 

Apabila ingin menggunakan kalkulator yang 
mudah, gunakanlah Kcalc. Aplikasi ini turut 
diinstal apabila Anda menggunakan 
desktop KDE. Dengan demikian, apabila 
anak-anak Anda membutuhkan kalkulator 
ketika sedang bekerja dengan aplikasi 
kreativitas di komputer, kcalc bisa 
digunakan. Tentunya, tidak boleh terlalu 
sering. 


Mengenal dunia luar 
Anak-anak yang memasuki kelas terakhir di 
SD akan menempuh hidup baru yang lebih 
berwarna. Mereka mungkin akan mulai 
menggunakan komputer secara serius di 
sekolah lanjutan pertama. Mungkin juga 
mereka akan lebih serius dengan kegiatan 
pramuka. Atau, mereka mulai senang 
mengumpulkan foto-foto teman 
sekelasnya, sebagai salah satu ekspresi 
meminta pengakuan yang hadir di kala 
remaja. 

Berbagai program di Linux dapat 
digunakan untuk membantu anak-anak 
Anda yang mulai memasuki masa remaja, 
sebagai alat bantu untuk mengenal lebih 
banyak dunia luar. 


@ kate 

Word processor adalah aplikasi yang umum 
ditemukan. Namun, anak-anak kelas 6 SD 
belum membutuhkannya. Apabila mereka 


InroLINUX JULI 2004 39 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


butuh belajar mengetik, berikan saja kate 
untuk digunakan. Kate adalah teks editor 
untuk desktop KDE. 

Interface-nya cukup sederhana dan tidak 
banyak istilah yang membingungkan. Anak- 
anak Anda juga bisa belajar menyimpan 
diarinya di sebuah file teks. 


@ Kstars 

Luar angkasa selalu menjadi misteri, bahkan 
bagi para ilmuwan di NASA sekalipun. 
Tidak ada seorang pun yang tahu pasti apa 
yang ada di luar angkasa sana. Namun, 
mempelajarinya selalu menjadi hal yang 
menyenangkan. 

Untuk mengajak buah hati Anda ke 
planetarium tentu boleh-boleh saja. 
Namun, luar angkasa juga bisa diamati dari 
desktop, dengan bantuan program Kstars. 
Program yang menjadi bagian dari KDE 
Education ini sangatlah menarik. Pengguna 
dapat melihat berbagai bintang di berbagai 
belahan bumi. 

Kenalkan aplikasi ini kepada putera- 
puteri Anda begitu mereka mempelajari 
sistem tata surya di sekolah dasar. Dijamin, 
mereka akan merasa sangat-sangat tertarik. 


@ Kuickshow 

Saat-saat terakhir di kelas 6 SD biasanya 
merupakan saat-saat yang mengharukan. 
Banyak yang akan pindah ke tempat lain. 
Banyak yang masih bersama. Namun, 
setiap saat berbagai hal bisa berubah. Dan, 
tidak ada salahnya apabila saat-saat 
bersama diabadikan ke dalam foto. 

Saat sekarang ini, semakin jarang orang 
biasa menggunakan kamera analog. 
Kamera digital sudah di mana-mana dan 
sangat murah. Anak-anak jaman sekarang, 
entah bagaimana, cukup memiliki akses ke 
teknologi-teknologi terkini. 

Dengan adanya kamera digital, foto-foto 
menjadi mudah untuk dicetak atau 
disimpan di komputer. Bimbinglah anak- 
anak Anda untuk mengelompokkan foto- 
foto digitalnya dengan rapi. 

Foto-foto tersebut nantinya bisa ditam- 
pilkan kembali dengan aplikasi KuickShow. 
Kuickshow cukup mudah digunakan. 


@ Tuxtype 


Ketika keterampilan mengetik diperlukan, 
Anda bisa membimbing buah hati Anda 


40  InroLINUX JULI 2004 


untuk belajar bersama dengan bantuan 
program TuxType. Program ini dapat 
melatih anak-anak Anda untuk belajar 
mengetik mulai dari per karakter sampai 
per kata-kata susah. Dan hebatnya, 
karena interface-nya sangat menarik, 
lengkap dengan berbagai efek suara, 
maka putra-putri Anda tidak akan merasa 
sedang belajar. TuxType menjadikan 
suasana belajar mengetik semenarik 
bermain game. 


@ Unixcw 

Unixcw adalah tutor morse yang luar 
biasa. Dalam kekayaan free software, ada 
saja aplikasi macam-macam. Penulis masih 
ingat betapa susahnya mempelajari morse. 
Saat ini, Unixcw bisa Anda gunakan untuk 
membimbing buah hati Anda di kelas-kelas 
terakhir SD untuk mempelajari morse. 
Dijamin mereka akan lebih cepat mengerti 
karena program ini begitu mudah 
digunakan. 


Sekolah menengah 

Masih ingatkah Anda akan masa-masa 
ketika Anda berada disekolah menengah 
dulu? Ada saat-saat di mana kita mencari 
identitas diri. Ada kalanya kita jatuh cinta 
dengan teman sekolah. Ada kalanya kita 
menjadi begitu nakal sehingga banyak 
mengganggu orang. 

Ya. Masa-masa disekolah menengah 
selalu menjadi saat-saat yang menyenang- 
kan. Baik sekolah menengah pertama 
ataupun sekolah menengah atas. Semuanya 
selalu menyenangkan untuk dikenang. 

Saat ini, sekolah menengah telah 
mengalami berbagai perkembangan. 
Kurikulum semakin ditingkatkan dan 
sebagai konsekuensinya, banyak perubahan 
yang terjadi. Salah satunya adalah mulai 
maraknya penggunaan komputer di SMP 
atau SMU. Bahkan, banyak SMU di 
Indonesia yang telah menerapkan 
pemrograman untuk mata pelajaran 
komputer di SMU. 

Hadirnya komputer, sebenarnya 
memiliki nilai tambah. Banyak mata 
pelajaran yang dapat dipelajari dengan 
lebih mudah, dengan bantuan berbagai 
software. Jumlah software-nya pun tidak 
sedikit. Kita akan melihat software- 
software free apa saja yang bisa 


www.infolinux.web.id 


digunakan untuk membantu pemahaman 
mata pelajaran. 


Ilmu kimia 

Bagi penulis, yang pernah mendapatkan nilai 
merah untuk mata pelajaran kimia, mempe- 
lajari kimia adalah hal yang benar-benar tidak 
menyenangkan. Tidak perlu sampai mem- 
pelajari berbagai reaksi. Mengetahui unsur- 
unsur saja sudah merupakan hal yang susah 
bagi penulis ketika SMU dulu. 

Namun apabila penulis waktu itu telah 
bertemu dengan berbagai aplikasi berikut 
ini, mungkin kimia tidak sesusah yang 
dibayangkan. 


@ Chemtool 
Chemtool adalah alat bantu pelajaran kimia 
untuk penggambaran berbagai molekul. 
Hasil penggambaran tersebut kemudian 
bisa di-export ke berbagai format. 
Penggambaran dapat dilakukan dengan 
sangat mudah berkat bantuan berbagai too/ 
yang ada. Program ini banyak 
mempermudah mata pelajaran kimia. 

Beberapa template telah disediakan agar 
kita dengan mudah dapat memulai 
mempelajari Chemtool. Selain itu, Chemtool 
juga dapat membaca format Protein 
DataBase dan format MOL yang 
dikhususkan untuk melokular. 

Gunakan program ini sebagai alat bantu 
untuk belajar dan jadilah yang terbaik! 


@ Elem 
Elem adalah tabel unsur periodik versi 
elektronik. Bentuknya mirip dengan tabel 
unsur yang umum ditemukan pada buku- 
buku kimia. Dengan Elem, kita dapat 
melihat berbagai unsur yang kita perlukan 
beserta informasi yang menyertainya. 

Informasi yang disajikan boleh dikatakan 
cukup lengkap. Selain nama, informasi 
yang diberikan juga mencakup berat atom, 
keelektronegatifan, titik lebur, titik didih, 
dan lainnya. Aplikasi ini juga dapat 
dijalankan dengan sangat ringan. 

Elem adalah aplikasi bantu yang sangat 
berguna untuk mata pelajaran kimia 


Fisika 

Indonesia adalah negara yang cukup 

terkenal apabila kita bicara soal Fisika. 
Telah berkali-kali Indonesia menjuarai 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | 


Feature | Tutorial 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


| Hgtincome 
Tory 


a00 
a00 
a00 
a00 


Net Worth: 0.00 


& KmyMoney. 


olimpiade Fisika. Yohanes Surya yang 
banyak membimbing pelajar muda di 
Indonesia tentunya akan lebih gembira 
dengan banyaknya aplikasi fisika di dunia 
free software. Pembahasan kita untuk 
aplikasi fisika lebih ke arah aplikasi bantu. 


@ Convert 
Aplikasi ini berfungsi sebagai konverter 
satuan elektronik. Satuan yang dapat 
dikonversi sangatlah banyak. Dengan 
demikian, diharapkan siswa yang 
mempelajari fisika dan kesulitan dengan 
konversi satuan dapat mempergunakan 
program ini untuk mempermudah. 
Aplikasi Convert dijalankan pada X 
Windows dan memiliki interface yang 
cukup mudah dimengerti. 


@ Units 

Units adalah program yang membantu kita 
untuk mengetahui apa saja penyesuaian 
yang harus kita lakukan ketika ingin 
berpindah satuan. Sebagai contoh, kita 
dapat memasukkan km sebagai satuan asal 
dan memasukkan cm sebagai satuan hasil. 
Units akan memberitahu apa saja yang 
harus dilakukan. 

Units datang dengan ribuan unit, 
puluhan prefix, dan puluhan fungsi. Luar 
biasa banyak. Program ini juga sangat 
pintar. Tentu saja, kita tidak bisa 
mengonversi begitu saja Gram ke 
Kilometer. Pesan kesalahan berupa 
Conformability error akan ditampilkan 
apabila kita memasukkan konversi yang 
tidak mungkin dilakukan. 


Matematika 

Matematika adalah dasar dari segala ilmu 
komputer terapan. Para ilmuwan di Intel 
atau AMD adalah ahli-ahli Matematika. Para 
insinyur di Sony juga ahli Matematika. 
Guido van Rossum, pembuat bahasa 
Python memiliki Master di bidang 
Matematika dan ilmu Komputer. 

Kemampuan matematika di sekolah 
menengah adalah fondasi yang perlu 
dibangun dengan baik apabila kita ingin 
menjadi orang eksak. Tidak menjadi orang 
eksak pun, pengetahuan Matematika 
senantiasa diperlukan. Ahli Ekonomi yang 
juga hebat di Matematika akan memiliki 
kelebihan. 

Oleh karena itu, tidak terhitung 
banyaknya aplikasi Matematika di dunia 
free software. Banyak sekali. Berikut ini, 
kita akan membahas beberapa yang 
mungkin bisa digunakan di sekolah 
menengah. Beberapa di antaranya tidak 
dibahas di bagian ini, karena lebih cocok 
untuk para mahasiswa. 

Gunakan alat bantu berikut sebagai 
partner belajar dan tentu saja kita tidak 
boleh menjadi tergantung kepadanya. 


@ Calctool 
Calctool adalah kalkulator, namun memiliki 
berbagai fungsi lebih. Selain itu, Calctool 
termasuk aplikasi ringan yang selain 
memiliki fungsi luar biasa, juga memiliki 
interface yang relatif mudah dimengerti. 
Calctool dapat digunakan dengan mudah. 
Program ini datang dengan sebuah man 
page yang sangat lengkap. Apabila Anda 


www.infolinux.web.id 


membutuhkan kalkulator komplit, installah 
Calctool. 


@ DrGeo 

Aplikasi ini, sesuai namanya, adalah aplikasi 
pembantu pemahaman geometri yang luar 
bisa berguna. Aplikasi ini berjalan pada 
desktop GNOME dan secara umum dapat 
dijalankan dengan sangat ringan. 

DrGeo adalah aplikasi yang kaya fitur. 
Pengguna dapat mempelajari berbagai 
bentuk geometri dengan sangat mudah. 
Untuk penambahan fungsi, pembuat aplikasi 
ini bahkan telah memikirkan fasilitas macro. 

Bagi Anda yang memiliki buah hati yang 
sedang bersekolah pada jenjang SMP, 
perkenalkanlah program ini kepada buah 
hati Anda tersebut. 


@ Felix 

Felix didesain untuk membantu komputasi 
dengan struktur dan sub struktur aljabar. 
Aplikasi datang dengn berbagai struktur dan 
modul untuk bekerja dengan struktur 
tersebut. Uniknya, aplikasi yang dibuat oleh 
ahli-ahli matematika dari jerman ini memiliki 
user interface yang sangat sederhana namun 
datang dengan manual yang sangat 
komprehensif. 

Berbagai contoh yang datang 
bersamanya bisa membuat orang yang 
awam di bidang Matematika garuk-garuk 
kepala. Namun, bagi Anda yang berada di 
sekolah menengah umum dan ingin 
melanjutkan ke bidang Matematika atau 
ilmu Komputer, gunakan program ini 
sebagai alat bantu. 


InroLINUX JULI 2004 4I 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


@ Geg 

Geg adalah singkatan dari GTK # Eguation 
Grapher. Geg adalah aplikasi user friendly 
yang akan membantu Anda menmvisuali- 
sasikan berbagai fungsi Matematika. 
Dengan demikian, tugas-tugas sekolah 
yang biasanya meminta kita untuk 
membuat grafik berbagai fungsi dapat 
dengan mudah kita dapatkan di sini. 

Program ini luar biasa berguna. Grafik 
yang disajikan benar-benar indah dan sangat 
membantu. Geg juga datang dengan banyak 
fungsi internal yang memudahkan kita. 
Membuat solusi berupa grafik fungsi y — 3x2 
# X-— 1 atau y—x2 sangatlah mudah 
dilakukan. 

Selama tidak tergantung pada program 
ini, siswa dapat mempelajari matematika 
dengan lebih mudah. Gunakanlah program 
ini sebagai pembanding untuk latihan. 
Kerjakan soal dan bandingkan hasil yang 
dikerjakan dengan hasil dari program ini. 


Ilmu perbintangan 

Apabila ada anak-anak Anda yang sedang 
bersekolah di SMP atau SMU dan sangat 
tertarik dengan ilmu perbintangan, 
perkenalkanlah Xephem kepada mereka. 
Dengan xephem, pada saat menulis artikel 
ini, penulis baru saja berkunjung ke tahun 
2007. Di tahun 2007, penulis melihat 
keadaan bulan dan lain sebagainya. 

Aplikasi ini sungguh luar biasa. Sekilas, 
terlihat sederhana. Tapi, ketika dieksplorasi 
lebih dalam, aplikasi ini adalah aplikasi 
perbintangan yang sangat lengkap. Kita 
dapat melihat detil berbagai bintang dan 
planet dari berbagai negara. Jauh lebih 
lengkap dari Kstars. Bahkan berbagai objek 
juga disertai video dan simulasi pergerakan 
planet di luar angkasa. Oleh karena itulah, 
penulis bisa berkunjung ke tahun 2007 dan 
melihat-lihat bulan. 

Ada satu kekurangan program ini: bukan 
free software dan versi yang disertakan 
adalah versi minimal. Versi penuhnya 
datang dengan lebih dari 600 MB dan 
disertai data yang luar biasa komplit. Anda 
bisa mencoba versi gratisnya dan dapatkan 
pengetahuan lebih tentang luar angkasa! 


Keuangan 
Aplikasi keuangan di dunia free software tidak 
selengkap aplikasi sains. Namun, terdapat 


42 InroLINUX JULI 2004 


beberapa aplikasi free yang dapat Anda 
perkenalkan kepada putera-puteri Anda yang 
duduk di SMU. Kita akan membahas dua di 
antaranya: KmyMoney dan GnuCash. 


@ GnuCash 

Aplikasi keuangan ini terhitung aplikasi yang 
sangat lengkap. Pada kenyataannya, aplikasi 
ini lebih bersifat praktikal daripada alat bantu 
untuk sekolah. Namun, tentu saja siswa 
SMU yang mengambil bidang spesialisasi di 
bidang noneksak dapat memanfaatkan 
aplikasi ini. GnuCash memiliki sangat banyak 
fitur, termasuk pengelolaan aset. 


@ KmyMoney 

Aplikasi yang satu ini lebih bersifat personal 
finance daripada alat bantu. Namun, 
pengguna bisa memanfaatkan aplikasi ini 
untuk melakukan pengaturan keuangan 
sederhana. Beberapa fitur yang bisa 
didapatkan dari KmyMoney adalah transaksi 
berbasis form, pengaturan aset, mendukung 
berbagai tipe account, dukungan berbagai 
bahasa, dan dukungan wizard. 


Paket Office 


Keterampilan menggunakan komputer 
sebaiknya dimiliki oleh setiap siswa tahun- 
tahun terakhir SMU. Bidang apapun yang 
akan ditempuh pada saat kuliah nanti, akan 
lebih mudah dikerjakan dengan bantuan 
komputer. Paling tidak, pemahaman akan 


paket-paket office akan sangat membantu 
ketika diminta untuk membuat tulisan ilmiah. 
Bagi yang ingin segera bekerja, kemam- 
puan paket office adalah mutlak adanya. 
Berbagai paket office berikut dapat dipelajari 
dan digunakan dengan mudah: Koffice, 
OpenOffice.org/StarOffice dan berbagai 
aplikasi lepas seperti AbiWord dan Gnumeric. 


Akademi dan universitas 
Akademi dan universitas adalah gerbang 
terakhir yang harus dilewati saat ini. Bukan 
ilmunya (atau gelarnya) yang terpenting, 
melainkan kemampuan untuk lebih 
bijaksana, lebih berwawasan, mampu 
bersosialisasi dan memiliki daya interpretasi 
yang baik, dan lain sebagainya. 

Kuliah adalah tahapan untuk menjadi 
seseorang yang lebih spesial di disiplin ilmu 
tertentu. Banyak aplikasi free software yang 
dapat mendukung. Berikut ini beberapa 
pembahasannya. 


Pembuatan dokumen ilmiah 
Tak jarang dalam proses perkuliahan, 
seseorang harus menulis berbagai karya 
ilmiah. Dan, berbagai alat bantu bisa 
digunakan untuk membantu agar penulisan 
karya ilmiah menjadi sangat mudah. Berikut 
ini adalah beberapa di antaranya: 
@ Keluarga TeX (LaTeX, LyX, dan lain 
sebagainya). Kuno, namun luar biasa 
fleksibel dan powerful. Untuk 


-Ipjx| 


File |(Display J|Sizes J(Objects || Selection ||Buffer || Connections J|Undo || Report 


Hindow 4940,3560 


2 
2 
& 


2. 
8 
F 
3 
8 


& 
Ex) 
2 
8: 
as 


Ea 
z 


3x 


conponent,abs,45./,R, grid-10:0, zoon-1:8, line-10, via-60(28), text-1004, buffer-sfl, soldnsk.frane-15, nane: (unknown) 


& pcb. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


menggunakan LaTeX misalnya, kita 
perlu mengerti bahasa yang digunakan. 
Namun, sekali mengerti, pembuatan 
karya ilmiah menjadi lebih mudah. 

@ Paket Office. Berbagai paket office kini 
datang dengan dukungan sains seperti 
pembuatan formula, pembuatan 
berbagai elemen drawing untuk 
digunakan pada berbagai disiplin ilmu, 
dan lain sebagainya. 


Aplikasi untuk berbagai 

disiplin ilmu 

Dunia free software kaya dengan orang dari 

berbagai latar belakang pendidikan. Oleh 

karena itu, terdapat berbagai aplikasi siap 
pakai yang mencakup berbagai bidang: mulai 
dari seni sampai matematika tingkat tinggi. 

Berikut ini adalah beberapa di antaranya: 

@ Dia. Dia adalah aplikasi alat bantu untuk 
menggambar berbagai diagram. Dia 
dapat menggambar berbagai diagram 
seperti Flowchart, DFD, UML, dan lain 
sebagainya. Fungsinya masih dapat 
dikembangkan dengan bantuan plug-in. 

@ Fftw. Fftw adalah pustaka C untuk 
bekerja dengan transformasi Fourier. 

@ Gimp. Gimp (saat ini versi 2.0) dapat 
digunakan untuk menggambar bebas. 
Dapat digantikan untuk menggantikan 
Photoshop. Sangat cocok digunakan 
oleh mahasiswa jurusan desain grafis. 

@ Gnuplot. Bagi mahasiswa ilmu komputer 
yang banyak melakukan plotting, 
aplikasi ini sangat layak digunakan. 

@ Gpsdrive. Aplikasi ini dapat digunakan 
untuk bekerja pada alat GPS. Sangat 
cocok digunakan untuk mahasiswa 
yang mempelajari geocomputing. 

@ Kalamaris. Kalamaris adalah sebuah 
advanced mathematics Research 
Framework. Sebuah framework untuk 
penelitian Matematika. 

@ Kfilter. Aplikasi ini digunakan untuk 
membantu merancang speaker. Sangat 
diperlukan oleh mahasiswa elektro. 

@ Klogic. Program ini adalah simulator 
digital circuit. Sangat diperlukan oleh 
mahasiswa elektro dan teknik komputer. 

@ Kseg. Program ini berfungsi sebagai alat 
bantu eksplorasi untuk geometry euclidian. 

@ Ksimu. Program ini berfungsi untuk 
simulasi, automasi, dan visualisasi sirkuit. 

@ Mupad. MuPad adalah program untuk 


bekerja dengan aljabar di komputer. 
Andal dan sangat dibutuhkan oleh 
mahasiswa berbagai jurusan eksak. 

@ Pcb. Aplikasi ini dapat membantu 
merancang PCB (Printed Circuit Board) 

@ Scribus. Aplikasi ini berfungsi sebagai 
layouter. Sangat berguna untuk berbagai 
bidang ilmu. 

@ Skencil. Skencil adalah alat bantu 
menggambar vektor. 

@ Sodipodi. Sama seperti Skencil, Sodipodi 
adalah alat bantu menggambar vektor. 

@ Spice. Spice adalah simulator untuk 
sirkuit analog. 


Akses pada sumber ilmu 

dunia 

Sebagai mahasiswa, tentunya kita tidak boleh 

terkungkung dalam satu dunia. Di dunia yang 

cukup tua ini, banyak hal menarik yang bisa 

dieksplorasi. Dan bagi kita yang berada di 

kota-kota besar di Indonesia, kita sebenarnya 

tidak kalah dengan mahasiswa di New York, 

Tokyo atau kota-kota besar dunia lainnya. 

Sama-sama memiliki Internet (walau masih 

mahal) dan akses informasi global. Yang 

berbeda mungkin budaya. Artinya, apabila 
ingin maju, Kita bisa saja sangat maju, asal 
mau dan bekerja keras. 

Di dunia free software, telah disediakan 
berbagai alat bantu untuk berhubungan 
dengan dunia luar seperti halnya program- 
program berikut ini: 

@ Berbagai dictionary seperti Gdict yang 
terhubung ke basisi pengetahuan di 
Internet. 

@ Gutenbrowser untuk mengakses buku- 
buku di proyek Gutenberg. 

@ Ebview (Electronic Book viewer) untuk 
mengakses CDROM EPWING. 

@ Ksetiwatch untuk memonitor berbagai 
klien SETI@Home dan mengatur 
berbagai unit kerja. 


Manajemen 

Seorang mahasiswa akan memiliki nilai 

tambah jika bisa menjadi manajer bagi diri 

sendiri. Dengan bantuan berbagai tool 

berikut ini, seorang mahasiswa dapat 

belajar untuk mengatur diri sendiri baik 

waktu ataupun pemikiran. 

@ Evolution. Evolution dapat digunakan 
untuk mengatur waktu, e-mail, tugas- 
tugas, dan daftar kontak. 


www.infolinux.web.id 


Linux untuk Generasi Penerus Bangsa 


@ Freemind. Freemind adalah mindmapper 
yang sangat berguna. Setiap mindmap 
bisa diekspor ke web. 

@ TuxCards. Aplikasi ini berfungsi untuk 
mengelola ide kita. 


Kurikulum sekolah 
komputer 

Salah satu universitas swasta di Jakarta 
yang cukup pupoler dengan ilmu 
komputernya memenuhi kurikulumnya 
dengan software-software proprietary. 
Sebagai akibatnya, mahasiswanya juga 
sangat terikat dengan software-software 
proprietary tersebut. Hal tersebut dapat 
berakibat pada budaya dan pola pikir. 

Seharusnya, universitas lebih berani untuk 
memposisikan dirinya sebagai lembaga riset 
daripada lembaga bisnis. Dengan demikian, 
walau dalam hal keuangan negara kita tidak 
memberikan perlindungan pendidikan yang 
besar, secara mandiri kita bisa membangun 
pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik di 
masa depan akan menentukan kualitas 
sumber daya bangsa. 

Untuk bidang komputer, sebenarnya 
banyak keuntungan yang bisa diambil dari 
komunitas free software. Mulai pengenalan 
komputer, pemrograman, pemrograman 
berbasis web, multimedia, jaringan, database, 
dan ilmu komputer terapan. 

Sebagai contoh, alih-alih menggunakan 
Visual Basic untuk pemrograman, universitas 
bisa menggunakan Java, Python, atau C4 4. 
Atau daripada menggunakan SOL Server 
untuk mempelajari database, universitas bisa 
menggunakan MySOL. Banyak sekali 
sebenarnya yang bisa dipetik dari komunitas. 

Diharapkan, Indonesia bisa menjadi salah 
satu negara yang kaya akan pendidikan. 
Dengan demikian, kualitas sumber daya 
manusia pun akan meningkat. Bukan hanya 
secara ilmiah, tapi juga secara kebijaksa- 
naan. Dengan menggunakan free software, 
kita bisa saling berkontribusi. Mengambil, 
menggunakan, memperbaiki dan memberi- 
kan untuk selanjutnya diambil, digunakan, 
diperbaiki dan diberikan kembali, untuk 
diambil lagi oleh yang lain, dan seterusnya. 

Mari mulai menggulung bola salju kecil 
untuk pendidikan di Indonesia. Secara 
konsisten digulirkan untuk nantinya menjadi 
bola salju raksasa. Kita mulai dengan 
gunakan free software untuk pendidikan!A 


InroLINUX JULI 2004 43 


ERP Linux di Pabrik Obat dan Makanan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ERP Linux di Pabrik Obat 


dan Makanan 


KONIMEX”” 


Di Konimex, Linux telah berperan selama dua tahun, mulai dari beberapa 
server database dan aplikasi jaringan, hingga sekitar 250 desktop. 
Bahkan, Konimex menggunakan Linux sebagai tulang punggung aplikasi 


ERP (Enterprise Resource Planning). 


nda tentu pernah dengar nama 

Paramex, Inzana, dan Thermorex? 

Atau Anda juga pernah dengar 
nama Hexos, Nano-nano, atau Frozz? Itu 
semua hanya sebagian kecil dari daftar 
produk Konimex, perusahaan nasional di 
bidang obat-obatan dan makanan. Sekitar 
dua tahun lalu, manajemen perusahaan ini 
memutuskan untuk melakukan migrasi 
sistem informasinya secara besar-besaran 
ke Linux. 

Untuk mengetahui lebih jauh perjalanan 
Konimex bersama Linux ini, kami telah 
mewawancarai MIS (Management 
Information System) Manager Konimex SB. 
Slamet Santoso, MIS Officer Wong Pao 
Fong, dan External Relation Manager Tanto 
Nugroho. Wawancara kami lakukan akhir 
Mei lalu di kawasan pabrik Konimex yang 
cukup luas di desa Sanggrahan, Sukoharjo, 
Solo, Jawa Tengah. Berikut ini hasil 
rangkuman wawancara tersebut. 


Server dan desktop Linux 
di Konimex 

Hampir semua server dan desktop yang 
digunakan Konimex saat ini bersistem 
operasi Linux. Jumlah keseluruhan mesin 
yang telah terinstalasi Linux lebih dari 300 
komputer. Hanya ada beberapa komputer 
yang masih bertahan dengan sistem lama, 
seperti DOS/Clipper untuk payroll, 
Windows/AutoCAD dan Macintosh untuk 
desain grafis. 

Server-server Linux itu, antara lain untuk 
aplikasi web Intranet (Linux Red Hat 7.2 
dan Apache), aplikasi ERP (Linux SuSE 8.0, 
JBoss, dan Apache Tomcat), server 
database (Linux SuSE 8.0 dan Oracle Si), 
server mail (Linux Red Hat 8.0, gmail, 
gmail-scanner, dan sgwebmail), gateway 
dan firewall (Linux Trustix dan iptables), 


44  InroLINUX JULI 2004 


dan server proxy (Linux Trustix dan sguid). 

Untuk aplikasi desktop, bagian MIS 
Konimex memilih OpenOffice.org sebagai 
aplikasi perkantoran, karena sangat 
kompatibel dengan MS Office. Web 
browser digunakan untuk mengakses 
aplikasi ERP yang berbasis web, yang 
membutuhkan Java dan Flash plugin. 
Pilihan utama jatuh kepada Netscape, 
kemudian Mozilla dan Kongueror. Kmail dan 
Evolution dipilih untuk mail client, karena 
kompatibilitasnya dengan Outlook. Untuk 
mengatur kegiatan proyek, Konimex 
memilih Mr Project. Pilihan distro yang 
digunakan untuk desktop jatuh pada tiga 
distro populer, yaitu Red Hat, SuSE, dan 
Mandrake. 

Bagian MIS Konimex juga menggunakan 
LTSP (Linux Terminal Server Project), untuk 
memanfaatkan PC-PC yang lama yang 
secara teknis spesifikasinya sudah tidak 
dapat digunakan untuk menjalankan Linux 
sebagai OS desktop stand-alone. 


Proses pramigrasi 

Proses migrasi di Konimex dibedakan 
menjadi dua berdasarkan sifat 
penggunaannya, yaitu proses migrasi di 
desktop dan di server, dengan tiga tahapan 
mulai dari pramigrasi, proses migrasi, dan 
pascamigrasi. 

Proses pramigrasi ini melewati beberapa 
langkah, sebelum manajemen puncak 
Konimex memutuskan penggunaan sistem 
operasi Linux untuk seluruh komputernya. 
Berawal dengan isu penegakan HaKI (Hak 
atas Kekayaan Intelektual) di Indonesia, 
manajemen menugaskan kepada bagian 
MIS untuk memberi masukan software apa 
saja yang dapat digunakan untuk 
menggantikan program sistem yang telah 
ada yang rencana ke depannya. 


www.infolinux.web.id 


Masukan yang diberikan bagian MIS itu, 
antara lain menjelaskan apa itu Linux, 
bagaimana perkembangannya, kelebihan 
dan kekurangannya, keuntungan dan 
kerugiannya, konsekuensi yang mungkin 
timbul dengan penggunaan Linux sebagai 
sistem operasi desktop di Konimex. 
Kemudian berapa investasi yang akan 
muncul (PC baru, RAM, harddisk, dan lain- 
lain) dan bagaimana proses pemensiunan 
dan penggantian program aplikasi lama 
yang sudah terlanjur dibuat dalam platform 
Windows seperti program EIS (Executive 
Information System), dan lain-lain. Bagian 
MIS juga memberikan perbandingan 
perkiraan investasi untuk Linux dan 
Windows di Konimex. 

Setelah manajemen puncak Konimex 
menganalisa hasil masukan bagian MIS dan 
sumber-sumber lain, dan pada akhirnya 
mengambil keputusan penggunaan Linux 
sebagai sistem operasi yang digunakan di 
seluruh komputer Konimex. Yang dilakukan 
selanjutnya oleh bagian MIS adalah 
membuat sistem prosedur (SOP), 
perencanaan training, action plan, dan 
jadwal untuk proses migrasi Windows/DOS 
ke Linux. 

Bagian MIS mengoleksi daftar 
kebutuhan aplikasi yang dibutuhkan oleh 
setiap bagian, dilihat dari sisi-sisi sebagai 
berikut: 

@ Fungsi-fungsi apa saja yang diperlukan. 

Misalnya word processor, spreadsheet, 

presentasi, desain gambar teknis, desain 


& SB. Slamet Santoso dan Wong Pao Fong di 
ruang server Konimex. 


fe 
8 
c 
Ko) 
E 
» 
3 
x 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Rusmanto 


& Staf MIS dan Desktop Linux di Konimex. 


grafis, browsing Internet, dan lain-lain. 

@ Kecanggihan, kelengkapan, dan fitur apa 
saja yang dibutuhkan dari suatu program 
aplikasi yang digunakannya. Misal, 
untuk penggunaan program statistik, 
sampai seberapa jauh user tersebut 
memerlukan fitur-fitur canggih yang ada 
pada SPSS, dan sebagainya. 

@ Ketergantungan/keterikatan pengguna 
terhadap software Windows/DOS yang 
telah digunakan. Misal, bagian Graphical 
Design telah terbiasa dan expert dalam 
Adobe Photoshop, FreeHand, 
CorelDraw, yang semuanya tidak ada di 
Linux. Selain itu, ia sering menerima/ 
memberi file-file gambar dari/ke agensi 
(yang biasanya dalam format gambar 
Photoshop, FreeHand, atau CorelDraw). 

@ Selain itu, bagian MIS juga mengkoleksi 
data-data spesifikasi komputer seluruh 
bagian. 


Langkah berikutnya, bagian MIS 
menganalisis kebutuhan-kebutuhan 
bagian itu. Kemudian dapat diambil 
kesimpulan apakah kebutuhan bagian 
tersebut telah cukup dapat di-cover oleh 
Linux saja atau tetap harus menggunakan 
Windows/DOS. Selain itu, dapat pula 
diambil kesimpulan komputer-komputer 
mana saja yang perlu diganti dengan 
yang baru ataupun perlu di-upgrade (CPU, 
RAM, harddisk, dan sebagainya). 

Setelah melalui seluruh proses 


ERP Linux di Pabrik Obat dan Makanan 


Proses migrasi desktop 
Bagian MIS melakukan instalasi Linux pada 
komputer yang telah ditentukan sebagai 
komputer yang harus dimigrasi. Jika 
komputer tersebut tidak sesuai dengan 
spesifikasi komputer Linux yang telah 
ditetapkan, maka ada beberapa 
kemungkinan tindakan. Komputer itu dapat 
diganti (misalnya untuk komputer-komputer 
386, 486, Pentium I), atau di-upgrade 
RAM-nya (misalnya di-upgrade ke 128 
MB), atau di-upgrade harddisk-nya ke 
kapasitas yang lebih besar. 

Ada lima langkah standar migrasi 
sebuah komputer desktop dari Windows ke 
Linux di Konimex: 

1. Persiapkan komputer yang akan 
digunakan untuk back-up data— 
menggunakan NFS server. 

2. Back-up data komputer lebih dulu, 

sebelum instalasi Linux ke harddisk. 

Instalasi komputer dengan Linux. 

Restore data back-up. 

Kembalikan komputer ke pemiliknya. 


Rusmanto 


& Operator komputer ERP bersama Linux. 


pramigrasi, bagian MIS melakukan realisasi 
investasi untuk pengadaan hardware dan 3. 
software yang diperlukan (misalnya 4. 
penggantian komputer dengan spesifikasi 5. 
yang sesuai dengan persyaratan Linux, 
penambahan RAM, harddisk, dan 
sebagainya). Bagian MIS bekerja sama 
dengan bagian HRD menjalankan pelatihan 
penggunaan Linux kepada semua calon 
user. 


Proses migrasi server 

Kurang lebih proses migrasi di komputer- 
komputer server hampir sama dengan 
proses migrasi di komputer desktop, hanya 
ada tambahan step-step berupa keputusan 


Sekilas tentang Konimex 


PT KONIMEX PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, disingkat Konimex, adalah perusahaan 
yang bergerak di bidang produksi obat-obatan dan makanan (kembang gula, 
biskuit, dan cokelat). Konimex didirikan dengan falsafah sederhana “Hidup 
Bahagia" baik bahagia bagi setiap orang—bagi setiap keluarga—serta bahagia bagi 
seluruh bangsa. Hidup bahagia tersebut dapat dinikmati apabila kondisi kesehatan 
baik. Untuk mewujudkan masyarakat dengan kondisi kesehatan yang baik itulah, 
Konimex berperan melalui usaha penyediaan obat-obat dan makanan yang 
dirumuskan dalam konsep “3-MU"”, yakni MUtu—MUdah—MuUrah. Mutu produknya 
baik, mudah didapat, dan murah dalam arti terjangkau masyarakat. 

Konimex yang merupakan kependekan dari “Kondang impor export” didirikan 
oleh Djoenaedi Joesoef pada tanggal 8 Juni 1967 di Solo. Sebelumnya merupakan 
NV dengan nama Kondang Sewu. Pada awal berdirinya merupakan usaha kecil di 
bidang perdagangan obat-obatan, bahan kimia, alat laboratorium, dan kedokteran. 

Beberapa merk produk farmasi Konimex yang populer di masyarakat adalah 
Paramex, Inza, Inzana, Konidin, Thermorex, Fit up, Feminax, Braito, Madrox, 
Konimag, Fungiderm, Anakonidin, dan sebagainya. Divisi kembang gula yang diberi 
nama Nimm's telah mengembangkan berbagai bentuk kembang gula, antara lain 
hard candy, chewy candy, deposit candy, dan compressed candy. Saat ini, Nimm's 
telah memiliki sekitar 15 merk antara lain Hexos, Nano-nano, Eski, Frozz, Whizz, 
Ciggy, Mr. Sarmento, Boom, dan Coffee X. 

Beberapa produk alami yang telah beredar di masyarakat adalah minyak kayu 
putih Konicare, minyak telon Konicare, minyak gosok Konicare, Sentia, Redaxin, dan 
sebagainya. Sedangkan divisi makanan ringan, Sobisco, memproduksi antara lain 
Tini wini biti, Snips, Snaps, Chocomania, Sandwich, Wafero, Chocata, dan Kokat. 


www.infolinux.web.id InroLINUX JULI 2004 45 


ERP Linux di Pabrik Obat dan Makanan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


penting berikut ini: 

@ Keputusan untuk langsung memberhen- 
tikan beberapa penggunaan komputer 
server dan aplikasi client/server di 
Konimex yang masih berbasis Windows. 
Misalnya, program EIS (Executive Infor- 
mation System) yang berbasis Windows 
NT, MS SOL Server, IIS, Visual Basic, 
dan ASP, program anggaran keuangan 
yang juga berbasis Windows NT, MS 
SOL Server, dan Visual Basic. 

@ Keputusan untuk menetapkan software 
development untuk aplikasi-aplikasi 
Konimex mendatang harus berbasis 
Linux, misalnya ERP dan HRIS berbasis 
Java. 

@ Keputusan untuk menggunakan Linux 
sebagai sistem operasi server yang 
memang sudah dirintis sebelum 
pemberlakuan UU HaKI. Contoh: 
gateway, router, mail server, dan web 
server Intranet. 


Kesulitan, kekurangan, 
dan kelebihan 

Hambatan di Konimex dalam penggunaan 
Linux kali pertama terutama terjadi pada 
penggunaannya sebagai aplikasi desktop/ 


PT Konimex 
(Aplikasi ERP 
dan HRIS)) 


perkantoran. Pada penggunaan Linux 

sebagai server, hambatan yang ada relatif 

dapat lebih mudah diatasi. 

Berikut ini beberapa hambatan yang 
dihadapi user ketika pertama beralih ke Linux: 
@ Resistensi dari user. User sudah terlanjur 

akrab dengan penggunaan Microsoft 

Windows, dan menganggap 

penggunaan desktop Linux sulit dan 

tidak user friendly. 

@ Untuk pengaplikasian sebagai desktop/ 
office, Linux jauh lebih lambat 
dibandingkan Windows. Linux menuntut 
spesifikasi hardware yang lebih tinggi. 

@ Belum semua aplikasi Windows telah 
tersedia di Linux. Misalnya AutoCAD, 
SPSS, Adobe Photoshop, dan lain-lain. 

@ Beberapa aplikasi di Linux masih terbatas 
kemampuannya, misalnya Kivio. 

@ Jika ada masalah yang berkaitan dengan 
Linux, hampir tidak ada pihak lain yang 
dapat dimintai tolong atau diajak 
berdiskusi (karena masih jarang yang 
pakai Linux). Jadi harus mencari sendiri 
solusinya baik dengan coba-coba (trial 
error), membaca dokumentasi/referensi 
dari majalah dan Internet, atau bertanya 
lewat mailing list. Referensi juga masih 


sedikit. 

@ Beberapa device komputer tidak 
kompatibel di Linux. Misalnya, scanner 
parallel, beberapa scanner USB tertentu 
(misal: Canon D2400UF), dan lain-lain. 


Salah satu faktor yang membuat proses 
migrasi ini sukses adalah manajemen men- 
support penuh penggunaan Linux di 
Konimex, mulai dari investasi, training, 
buku-buku, kebijakan, dan lain-lain. Bagian 
MIS punya misi akan menggunakan Linux 
seoptimal mungkin bagi kemajuan TI di 
Konimex, baik di server maupun desktop. 

Akhirnya, perlahan-lahan para user 
sudah mulai dapat memahami dan terbiasa 
dengan pemakaian Linux sebagai sistem 
operasi dan aplikasi office mereka. Bahkan 
mereka juga sudah mulai dapat 
menemukan kelebihan-kelebihan Linux di 
desktop dibanding Windows. Misalnya, 
virtual desktop yang memudahkan mereka 
bekerja dalam lebih dari satu desktop, 
fasilitas autocompletion di OpenOffice yang 
cukup canggih, fungsi-fungsi di OpenOffice 
yang cukup lengkap seperti di MS Office, 
dan lain-lain. 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Perwakilan Jakarta dan 
Divisi Ethical 


Linux router 
dan firewall 


Remote user 


& Jaringan komputer Konimex Group—semua berbasis Linux. 


46  InroLINUX JULI 2004 


www.infolinux.web.id 


PT Marga Nusantara 
Jaya MNJ) 


Cabang-cabang 
SI dan MNJ 


Jogja, Kota Linux dan Hacker 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Jogja, Kota Linux dan Hacker 


Jogja atau Yogyakarta selama ini telah dikenal sebagai kota gudeg, kota 
pariwisata, dan kota pendidikan. Meskipun pernah juga “diserempet” 
sebagai kota carder dan cracker, kini Jogja lebih pantas mendapat julukan 


kota Linux dan hacker. 


ulukan Jogja sebagai kota Linux ini 

bukan mengada-ada, karena di kota 

ini terdapat paling tidak 12 kelompok 
atau komunitas studi Linux, disingkat KSL, 
plus sebuah Kelompok Pengguna Linux 
Indonesia (KPLI) Jogja. KSL-KSL ini 
berkoordinasi di bawah KPLI Jogja. 

Dalam waktu dekat akan ada KSL-KSL 
baru yang tumbuh dari lembaga-lembaga 
pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah 
propinsi di pinggir selatan pulau Jawa ini. 
Sedangkan julukan sebagai kota hacker 
akan melekat sendirinya jika banyak orang 
yang belajar Linux atau menjadi hacker, 
bukan cracker. Para anggota KPLI dan KSL 
di Yogayakarta ini menyebut dirinya JogXer 
(Jogja Linuxer). 

Nama JogXer tidak ada hubungan 
langsung dengan XnuXer, distro, dan 
sekaligus nama samaran Dani Firmansyah 
yang populer dengan partai “Jambu” di 
tnp.kpu.go.id beberapa waktu lalu. Dani 
pernah tinggal di Jogja, juga pernah 
menggunakan Linux, namun dalam 
pengakuannya yang jantan ia memang 
pembuat XnuXer dan tidak membawa- 
bawa nama JogXer. 

Akankah lahir “Dani-Dani” baru dari 
JogXer? Dalam arti positif, ya, para JogXer 
ini siap membuat Linux menjadi sistem 
operasi populer di seantero Indonesia. Itu 
setidaknya tampak dari bergabungnya 
beberapa anggota JogXer dalam 
pengembangan software berbasis Linux 
dan open source, seperti KDE dan 
OpenOffice.org. 


JEMU-AH 

Suasana Minggu siang, 23 Mei 2004 itu 
sangat cerah. Secara “marathon” 
InfoLINUX mewawancarai puluhan 
mahasiswa, yang mewakili delapan KSL 
dari 12 KSL yang telah terdafatr resmi di 
KPLI Jogja. Mereka datang ke suatu 
halaman kampus Universitas Atmajaya, di 


48 InroLINUX JULI 2004 


depan Reaktor Nuklir BATAN. Pertemuan 
kali ini bukan hanya untuk wawancara. 
Karena, setiap minggu mereka bertemu 
dengan tempat bergiliran dari satu kampus 
ke kampus lainnya, untuk saling tukar cerita 
dan pengalaman bersama Linux. Mereka 
menyebut pertemuan rutin mingguan itu 
sebagai JEMU-AH (JogXer Meeting Up- 
Ahad) atau pertemuan pengguna Linux 
Jogja di hari minggu. 

Rupanya, hari minggu bukan merupakan 
hari libur bagi para pengguna Linux di Jogja 
ini. Mereka semua masih berstatus maha- 
siswa, namun sebagian dari mereka juga 
bekerja. Mirip dengan nama kegiatannya, 
barangkali JEMU-AH dapat menjadi sarana 
menghilangkan rasa jemu dari kehidupan 
kuliah dan kerja. Jemu adalah bahasa Jawa 
yang artinya jenuh atau bosan. Daripada 
jemu di rumah, lebih baik bergabung dalam 
komunitas yang penuh ilmu dan tantangan. 
Begitulah kira-kira. 


Mengapa ikut JogXer? 
Ketika ditanya apa alasan bergabung 
dengan JogXer alias KPLI Jogja atau KSL- 


& Sebagian anggota KPLI Jogja. 


www.infolinux.web.id 


KSL, jawaban yang kami peroleh sangat 
beragam. Namun, secara umum mereka 
ingin saling tukar pengalaman dan secara 
bersama mengembangkan Linux di Jogja 
dan Indonesia. 

Dedy Hariyadi dari KSL UPN (Universitas 
Pembangunan Nasional) misalnya, 
mengatakan ikut aktif di komunitas Linux 
karena ingin banyak teman dan tambah 
pengalaman (skill dan organisasi) sesuai 
prinsip gerakan open source. Seperti Dedy, 
Lalu Hari Suryadi dari KSL-UAD (Universitas 
Ahmad Dahlan) bergabung dengan 
komunitas karena ingin saling melengkapi 
dari hasil belajar serta riset yang dilakukan 
masing-masing selama ini. Hasil belajar dan 
riset bukan hanya dapat dinikmati sendiri 
namun juga dapat dirasakan manfaatnya 
oleh orang lain. 

Lain lagi dengan alasan MI. Agung 
Nugroho dari KSL AMIKOM, selain karena 
mencari teman dan sharing ilmu, juga bisa 
mengerti banyak hal sehingga merasa 
terdidik oleh komunitas. I Gede Wijaya S. 
dari KSL UGM, bergabung ke komunitas 
karena ingin tukar pengalaman dan 


Istimewa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


mengetahui kultur dan ciri khas pengguna 
Linux di Indonesia, khususnya di Jogja. 


Kegiatan JogXer dan 
KSL-KSL 

Salah satu program kerja JogXer atau KPLI 
Jogja tahun ini adalah menyelenggarakan 
Linux Day, yaitu demo dan presentasi 
Linux, pada tanggal 1 Juni 2004. 
Tujuannya untuk menunjukkan Linux bisa 
diguakan dalam kehidupan sehari-hari di 
kantor, pendidikan, dan di rumah. Kegiatan 
JogXer seperti ini didukung seluruh KSL. 
Berikut ini profil sebagian dari 12 KSL yang 
sudah terdaftar di KPLI Jogja. 

Di antara sekian banyak KSL di Jogja, 
KSL UAD (Universitas Ahmad Dahlan) 
termasuk senior dengan beberapa kegiatan 
yang menonjol seperti penyelenggaraan 
seminar nasional, penulisan buku, lengkap 
dengan lab OSRG-nya (Open Source 
Research Group). KSL UAD didirikan pada 
tanggal 22 Juli 1999, dan saat ini 
beranggotakan sekitar 200 orang, dengan 
“komandan” Dudi Suryadarma dan Lalu 
Hari Suryadi. KSL ini memiliki empat divisi, 
networking, programming, database dan 
aplikasi. Alumni KSL UAD tersebar di 
beberapa perusahaan Linux di Jogja dan 
Jakarta. 

KSL UGM (Universitas Gadjah Mada) 
termasuk muda, karena baru didirikan 24 
Januari 2004. Koordinatornya Iwan 
Setyawan dan | Gede Wijaya S. Aktivis 
KSL UGM berasal dari beberapa Jurusan, 
seperti Teknik Elektro, D3 Elektro, dan 
Teknik Geologi. 

KSL UII (Universitas Islam Indonesia) 
diketuai Bondan Himawan. Berdiri Maret 
2002, KSL UII beranggotakan 41 orang 
(Mei 2004). Mirip dengan seniornya, KSL 
UAD, KSL UII memiliki program kerja 
yang diwujudkan dalam bentuk divisi- 
divisi, yaitu pemrograman umum, 
pemrograman web, basis data, dan 
jaringan komputer. 

KSL UKDW (Universitas Kristen Duta 
Wacana)berdiri pada Januari 2003 dengan 
anggota hanya sekitar sepuluh orang. 
Ketuanya Willy Sudiarto Raharjo, yang juga 
koordinator untuk penerjemahan manual 
dan HOWTO OpenOffice.org ke dalam 
bahasa Indonesia (Baca juga profil 
InfoLINUX edisi ini). 


KSL UPN (Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jogjakarta) didirikan 
September 2002, dengan jumlah anggota 
saat ini sekitar 30 orang, yang diketuai 
Mulyanto. 

KSL HIMANIKA UNY (Himpunan 
Mahasiswa Elektronika Universitas Negeri 
Yogyakarta) berdiri sekitar setahun lalu, 
dengan kontak person Triyan W. Nugroho. 
KSL ini masih tergolong mudah dengan 
anggota sekitar 10 orang. 

KSL UTY (Universitas Teknologi 
Yogyakarta) juga baru beranggotakan 
sekitar 10 orang, dengan ketua Dede 
Rustandi. KSL UTY menjadi tuan rumah 
dalam acara KPLI Jogja tahun ini, yaitu 
Linux Day, 1 Juni 2004. 

KSL UAJY (Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta) yang beranggotakan sekitar 30 
orang, berdiri 22 Februari 2003. 
Meskipun masih sedikit untuk ukuran 
sebuah universitas, kegiatan KSL UAJY 
cukup menantang anggotanya untuk aktif, 
antara lain pertemuan tiap hari Rabu dan 
Jum'at di Lab Jaringan Komputer, 
mengadakan Seminar/Workshop minimal 


Jogja, Kota Linux dan Hacker 


sekali setahun, dengan materi mencakup 
aplikasi, networking dan security. 

KSL AMIKOM (Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer “AMIKOM”) masih 
tergolong muda, baru berdiri Februari 2004 
dengan koordinator M. Agung Nugroho, dan 
anggotanya sekitar 10 orang. 

KSL USD-MIPA (Universitas Sanatha 
Dharma Fakultas MIPA), merupakan KSL 
yang paling muda, baru berdiri April 2004, 
yang diketuai Oscar Mirga Bayu Wijaya, 
mahasiswa angkatan 2002. Anggotanya 
saat ini mencapai 15 orang. Program kerja 
yang telah berjalan adalah Workshop Merakit 
Komputer dan Instalasi Linux, pada bulan 
April yang lalu. Dan di bulan Oktober tahun 
ini akan menyelenggarakan workshop Linux 
untuk Sehari-hari di Kantor dan Rumah. 

Jika tertarik untuk bergabung dengan 
salah satu KSL atau KPLI Jogja (JogXer) 
atau mau mendirikan KSL di lingkungan 
Anda, dapat mendaftar lebih dahulu ke 
mailing list (milis) KPLI Jogja dengan 
mengirim e-mail kosong ke jogja-linux- 
subscribe @yahoogroups.com Ka) 

Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Susunan Pengurus KPLI Jogja 


(Per 25 Januari 2004) 


Ketua : Indra Wahyudi 
Sekretaris : I Gede Wijaya S. 
Bendahara : Dedy Hariyadi 

Humas : Willy B, Iwan S., Cahya 
Usaha Dana 

R&D 


Alamat Milis 


: Yanthisa Achmadi, Angga, Yagus C., Fathir H. 
: Gesit, Iwan B., Triyan WN, Willy SR 


: jogja-linux@yahoogroups.com 


Nomor Urut dan nama-nama KSL, berdasarkan urutan pendirian atau pengumuman 
yang disampaikan ke KPLI Jogja. Nomor Urut ini juga nantinya dipakai untuk 
IDCARD (kartu pengenal anggota KPLI Jojga). 


00: Umum (sekolah, wiraswasta) 
01: UAD (Universitas Ahmad Dahlan) 
02: UII (Universitas Islam Indonesia) 


03: AKPRIND (Sekolah Tinggi Teknik “Akprind”) 
04: UPN (Unvesitas Pembangunan Nasional “Veteran”) 
05: UAJY (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) 


06: AKAKOM (Akademi Komputer) 


07: AMIKOM (Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “AMIKOM”) 


08: UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) 


09: UKDW (Universitas Kristen Duta Wacana) 


10: UGM (Universitas Gajah Mada) 


11: UTY (Universitas Teknologi Yogyakarta) 


12: USD (Universitas Sanatha Dharma) 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JULI 2004 49 


Instalasi dotProject 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Instalasi dotProject 


Anda ingin mendapatkan alternatif dari Microsoft Project? Bahkan lebih 
dari itu, yaitu sebuah software project management berbasis web yang 
dapat digunakan untuk multicompanies sekaligus multiproject dan itu 
open source? dotProject ini patut Anda pertimbangkan! 


ebagai sebuah software manajemen 

proyek, dotProject dirancang untuk 

penggunaan multiuser, multiproject, 
dan multicompany. Desain user interface 
nya yang minimalis membuatnya tampil 
cukup elegan dengan tetap mengedepan- 
kan fungsionalitas. Dengan kemampuan 
meng-generate Gantt chart yang cukup 
akurat, software ini dapat membantu para 
project manager melihat posisi perkem- 
bangan proyek yang sedang berjalan 
dengan lebih mudah. 

Software berbasis teknologi web ini 
patut diperhitungkan. Hal ini terbukti 
dengan banyaknya tanggapan yang positif 
dan antusias pada official website-nya di 
http://www.dotproject.net. Lihat Gambar 
1. Aktivitas pengembangannya di 
SourceForge (http.//www.sourceforge.net) 
pun menduduki peringkat puncak. 

Saat ini, di tempat penulis bekerja, 
dotProject sudah mulai digunakan secara 
penuh. Dalam beberapa minggu di awal, 
terasa banyak terbukti kebenarannya dan 
manfaat pun terasa mengalir, walaupun 
belakangan mulai ditemukan beberapa 
keterbatasan dan kelemahannya. Meskipun 
demikian, software ini layak Anda coba, 
siapa tahu dapat membantu pekerjaan- 
pekerjaan yang ada. Mari kita mulai dengan 
menginstalasi, lalu menggunakannya untuk 
beberapa kasus yang akan diuraikan pada 
tulisan ini. 


Prainstalasi 
Karena dotProject menggunakan teknologi 
web sebagai basis, maka keberadaan 
Apache web server mutlak diperlukan. 
Versi Apache yang direkomendasikan 
adalah 1.3.20 ke atas, tetapi belum 
disarankan untuk menggunakan Apache 
versi 2.x karena ada beberapa masalah 
minor. Saat ini penulis menggunakan 
Apache versi 1.3.28. 

Begitu pula, karena software ini dibuat 


50 InroLINUX JULI 2004 


dengan bahasa scripting php, maka 
software php sudah harus terinstalasi 
dengan baik. Software php yang dapat 
digunakan adalah versi 4.1.x ke atas. 
Penulis menggunakan php ver 4.3.3. 
Khusus untuk php, diperlukan tambahan 
library pembangkit grafik yang dikenal 
dengan GD Library. Biasanya library ini 
tidak secara default terinstalasi. Kita dapat 
memeriksa apakah php yang kita gunakan 
sudah mendukung GD Library atau belum, 
dengan membuat program script php 
sederhana, misal diberi nama test.php dan 
simpan di DocumentRoot web server: 

ba 

phpinfo(): 

» 


Jalankan web browser, lalu arahkan ke 
http.//localhost/test.php. Lihat Gambar 2. 


&-m dotproject- Open Source Software :: Open Source Project and Task Management Software - Netscape 


. Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help 


doikrojeci 


Apabila GD Library tidak ditemukan, kita 
harus mengompilasi ulang software php 
dengan menambahkan GD library sebagai 
module. Sayangnya, 'bagaimana cara 
memasukkan GD Library' tidak dibahas 
pada tulisan ini. 

MySOL dipilih oleh dotProject sebagai 
database engine. Versi MySOL yang 
direkomendasikan adalah 3.23.51 ke atas, 
walaupun kenyataannya ketika dicoba 
dengan MySOL versi 3.23.46 tetap dapat 
berjalan dengan baik. 

Di sisi client, untuk menjalankan 
dotProject ini tinggal menyediakan browser 
generasi ke empat yang sudah mendukung 
style sheet dan javascript, misalnya Netscape 
7.x, Mozilla 1.2, dan IE versi 6.0 atas. 


Mendapatkan dotProject 
Script php dotProject dapat ditemukan di 


AI S dotpraject - Open Source Sofware :... | 


al Oo Oo @ (R-ntpimmmdotprojectnet 0 aj (GeSearen) AAN 
» T 


doTProjeci 


Main Menu What is dotProject 
aa Welcome to at in dotProjoci 
Modules 2 
- Download dotProject.net 
dotProject dotProject 
- Demo Demonstration Site 
- Language Packs ad ojoct 
- “Support & FAG Thanks to Andrew Eddie for the wonderful job he did in Demonstration Site 
Forums" setting up the first version of the dotProject website. 
" Downloads We've had to make some minor adjustments for version 
" Members List 2 of the website simply because the new admins would What Do You Use 
- Nows prefer to use a Content Management environment dotProject For? 
which we're familiar with. Sometimes learning one 
- BRecommond Us more new thing is just too much to contemplate! Why not submit a News 
- Search Story and let us know 
- Stats We apologise for the change but hope you'll be able to what you use dotProjoi 
P3 navigats through the new structure okay, For for (or are intending to 
- Topics consistencies sake all existing FAO's, News and Links use it for), 
- Wob Links have been duplicated here. For the real reason for the 
- Rate Us! new Site - we're putting a lot of work into expanding the What Other's Have 
Ma maan FAC's and other features to provide users and Said Already 
developers of dotProject with as much information as 
Sponsor they need. Please feel free to use the FAO's to lodge 
"This site Is hosted by guestions or suggestions for items reguired. Ira | 
IwRAYyA | ar AA 


& Gambar 1. Situs dotProject. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


http://www.dotproject.net atau bisa juga 
langsung ke http://www.sourceforge.net/ 
projects/dotproject. Kita akan mendapatkan 
sebuah file berbentuk tar.gz yaitu: 
dotproject 1.0.2-1.tar.gz. Besarnya kira- 
kira 604 KB dan apabila sudah diekstrak 
akan membutuhkan ruang harddisk minimal 
sebesar 4 MB. 


Proses instalasi dotProject 
Mula-mula kita melakukan pembukaan file 
terkompresi dotproject 1.0.2-1.tar.gz 
(dotproject “.tar.gz) dengan perintah: 
$ tar -zxvf dotproject 1.0.2-1.tar.gz 


Dari sini kita akan mendapatkan sebuah 
direktori dotproject. Direktori inilah yang 
akan kita letakkan di tempat yang memang 
disediakan untuk diakses oleh client (web 
browser). Minimal ada dua lokasi yang 
dapat dimanfaatkan. 

Pertama, lokasi default apache, posisinya 
dapat dilihat di file /etc/httpd/conf/httpd.conf 
atau di tempat lain tergantung proses 
instalasi apache (misalnya /opt/ 
apache1l 3.28/conf/httpd.conf). Lihat isi file 
httpd.conf, pada baris pernyataan ini: 
DocumentRoot /var/www/html 


Artinya, direktori dotProject harus 
diletakkan di lokasi tersebut. Sehingga 
client (web browser) dapat mengkses 
dotProject dengan alamat http://localhost/ 
dotproject, atau jika server Anda memiliki 
IP Address 192.168.1.181, arahkan 
browser ke alamat http://192.168.1.181/ 
dotproject. 

Kedua, kita dapat meletakkannya pada 
home direktori user tertentu. Misalnya di “/ 
home/anda/public html”. Artinya kita harus 
memastikan pada file httpd.conf terdapat 
pernyataan berikut ini: 

«lfModule mod userdir.c » 

UserDir public html 

«IlfModule » 


Salinlah/copy atau pindahkan direktori 
dotProject ke tempat yang diinginkan: 
$ mv dotproject /home/anda/public html/ 


Dengan demikian, kalau dotProject 
diinstalasi di direktori “/home/anda/ 
public html”, maka kita dapat memanggil 
program ini dengan browser ke http:// 


localhost/ -anda/dotproject atau http:// 
192.168. 1.181/ — anda/dotproject. 

Apabila telah melakukan perubahan 
pada paramater-parameter apache tersebut, 
jangan lupa untuk me-restart apache web 
server. Untuk beberapa distro, bisa dengan 
salah satu perintah ini atau perintah lain 
sesuai petunjuk instalasi apache: 

# letc/init.d/apache restart 
# Jetc/init.d/httpd restart 
# service apache restart 


Setup database 
Kita harus membuat database dengan 
nama dotproject, membuat user yang 
bernama dotproject, dan memberikan 
kewenangan (grant) kepada user dotproject 
atas database 'dotproject' dengan 
password tertentu: 
$ mysgl -u root -p (enter) 
Enter password: ““### 
mysgl» CREATE DATABASE dotproject: 
mysgl» GRANT ALL PRIVILEGES ON 
dotproject." 
TO dotproject@localhost IDENTIFIED BY 
“yourpassword” WITH GRANT OPTION: 


Sekarang kita harus mengisi database- 
nya. File sgl untuk pengisian ini telah 
disediakan yaitu ada di “/home/anda/ 
public html/dotproject/db/dotproject/ 
dotproject 102.sgl”. Jadi, Anda tinggal 
melakukan perintah berikut: 
$ cd -/public html/dotproject/db/ 
dotproject/ 
$ mysgl -u dotproject -p yourpassword 
dotproject « dotproject 102.sgl 


Kustomisasi script schema 
database 

Bagian ini adalah suatu pilihan, jadi tidak 
harus Anda lakukan. Pada saat kali pertama 
database di-setup, akan ada minimal satu 
user dengan level admin. Pengaturan ini 
berada pada file “Ihome/anda/public html/ 
dotproject/db/dotproject/ 

dotproject 102.sgl”. 

Bukalah file tersebut dengan mengguna- 
kan text editor, ubah pada bagian terakhir 
file ini di tempat penentuan admin account 
(kira-kira di baris 351). Kita akan melihat 
sebuah baris panjang seperti di bawah ini. 
INSERT INTO 'users' VALUES (1,'admin', 
MD5S| 'password'),0,1,' Admin','Person', 


www.infolinux.web.id 


Instalasi dotProject 


» phpinto9 - Netscape 


.9.0.0.0 


ttp/Mocalhost02/est php 


ar T phpinfog 


System Linux Ibosal.net 24.7-10 #1 Thu Sep 6 17:27:27 EDT 2001 1686 


Build Date Apr 7 2004 06:54:92 


Configure “Teontgure “pre /onlphpa-33 —win-ga —agihegd-alf ih Yoolyps” 

Command -—-enable-track-vars' -—with-apxs-/opt'apache1. 3.26/bin/apss' ——with-MSOL' 

“awitn-pgsgl udin" Ten uAgpagea Lip prodi Wina 
—wyith-treetype-dir "—yith-getext "—yth-xtnl —utih-glm" 


Server API Apache 


Virtual disabled 
Directory 
Support 


Configuration — |/uslocal/Zend/sterphpni 
File (php.ini) 
Path 


PHP API 20020918 


PHP Extension |20020429 


Zend Extension |20021010! 


Debug Buta” (no 


Thread Safety | disabled 


Registered PHP (php, hip, Mp, compress alih 
Streams 


This program makes use ofthe Zend Seripting Language Engine: 
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1995-2003 Zend Technologies with the ionCuhs 
PHP Aocelerator v1/3.9re, Copyniaht (c) 2001-2002, by Nick Lindridge 


& Gambar 2. Tampilan phpinfo. 


1,0, 'toot@localhost',”,",”,",", "1, 
"0000-00-00 00:00:00", NULL,0,”): 


Jika kita menginginkan nama 'mufti' 
sebagai admin dengan password 
'passwordku' serta e-mail 
'mufti@localhost', maka baris tersebut 
harus diubah menjadi: 

INSERT INTO 'users' VALUES (1, 'mutfti', 
MDS| 'passwordku')0,1,'Admin','Person', 
1F0#mufti@localhhost sn 
"0000-00-00 00:00:00", NULL,0,”): 


Konfigurasi 

dotProject menggunakan file config.php 
sebagai file konfigurasi. Pada saat kali 
pertama dotProject diinstalasi, file 
config.php ini belum ada. File ini harus 
Anda copy dari: 

/home/anda/public html/dotproject/ 
includes/config-dist.php 


menjadi: 
/home/anda/public html/dotproject/ 
includes/config.php 


Banyak pengaturan yang dapat 
dilakukan pada config.php. Pada tulisan kali 
ini kita hanya akan membahas pada bagian- 
bagian tertentu saja dulu. 

Untuk menentukan user dan password, 
Ubahlah beberapa baris ini: 

$dPconfigI 'dbtype'1 - “mysal": 1 
ONLY MySOL is supported at present 
$dPconfigl|'dbhost'1 - “localhost": 
$dPconfig|'dbname'| — “dotproject”: // 


InroLINUX JULI 2004 51 


Instalasi dotProject 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Change to match your DotProject 
Database Name 

SdPconfigI'dbuser') - “dp user", // 
Change to match your MySOL Username 
SdPconfigl'dbpass'1 - “dp pass”: // 
Change to match your MySOL Password 
SdPconfigI'dbport') — “", // Change to 
match your Db Port or use the standard 
value of 3306 

if string is empty 


menjadi: 

$dPconfigl'dbtype'1 - “mysal": 1 
ONLY MySOL is supported at present 
$dPconfig|'dbhost'1 - “localhost": 
$dPconfigl'dbname'1 - “dotproject”: // 
Change to match your DotProject 
Database Name 

$dPconfig|'dbuser'1 - “dotproject": // 
Change to match your MySOL Username 
$dPconfig|'dbpass') — “dotproject": // 
Change to match your MySOL Password 
SdPconfigI'dbport') — “", // Change to 
match your Db Port or use the standard 
value of 3306 

if string is empty 


&0-r dotProject- Netscape 


Misalkan Anda berada di komputer 
dengan IP Address 192.168.1.181, maka 
Ubahlah: 

/l local settings I(DEFAULT example 
WINDOWSIJ 

$dPconfigI'root dir'1 - “C:/apache/ 
htdocs/dotproject": // No trailing slash 
$dPconfigI'company name'| - “My 
Company": 

$dPconfig|'page title”) - “dotProject”, 
$dPconfigI'base url') - “http://localhost/ 
dotproject": 

$dPconfigI'site domain'1 - “dotproject.net”, 


menjadi: 

/l local settings 

$dPconfigI'root dir'1 - “/home/anda/ 
public html/dotproject”", // tanpa tanda 
slash penutup 

$dPconfigI 'company name') - “CV Ide 
Satu Kosong”: 

$dPconfig|'page title”) - “dotProject”, 
$dPconfig|'base url') - “http:// 
192.168.1.181/- anda/dotproject”: 
$dPconfigI'site domain'| - 
“Idesatukosong.co.id”: 


KANE 


SAI ar dotProject 


a 


Welcome Prihantoosa Supraia 


geview Project 


projects list : edit this proiect : reports 


| Reformasi Organisasi 


Details 
Company: MIFTA 
Short Name: Reformasi 
Start Date: 03/04/2004 


Summary 


Help | My Info | Today | Logout 
new task aj 
B delete proiect 
Status: In Progress 


Progress: 0.04, 
Active: Ves 


Target End Date: 30/04/2004 
Artual End Date: - 
Target Budget: $1000 
Project Owner: Prihantoosa Supraja 
URL: 
Staging URL: 


tabbed : fat 


masi | Taaks (inative) | Forums | ries | Gantt Crot | 


CJ rom: Piso3rz004 AB to: Biuarzooa PJ: ID 


Worked Hours: O. 

Total Hours: 32 
Description 
Reformasi organisasi MIFTA. 


show this month : show full project 


NTNTF SEN THT San THT SEN THT Sin THT FS 


Tahap 1 
Survey 
Rancangan Percobaan 
Pembuatan Ouestionare 


& 2004-03- 


SWA YP Done 


& Gambar 3. Contoh aplikasi dotProject. 


52  InroLINUX JULI 2004 


www.infolinux.web.id 


Sampai di sini kita sudah selesai 
mengonfigurasi dotProject. 


Menggunakan untuk kali 
pertama 

Sekarang hidupkan browser Anda, lalu 
arahkan ke URL http://192.168.1.181/ 

— anda/dotproject, lalu masukkan user dan 
password: 

user : admin 

pass : password 


Voila! Anda sekarang sebagai project 
manager. Contoh penggunaan dotProject 
untuk manajemen proyek terlihat pada 
Gambar 3. 

Secara ringkas, proses instalasi dan 
konfigurasi ini dapat Anda lihat di direktori 
dotproject itu sendiri, yaitu http://localhost/ 
— anda/dotproject/docs/install.html. 

Kita sudah berhasil menginstalasi 
dotProject. Proses instalasi yang cukup 
mudah ini dapat berlansung dengan syarat 
prakondisi server web dan php kita sudah 
terinstalasi dengan lengkap dan benar. 
Terutama GD Library pada php. 


Pengguna dotProject 
DotProject tidak hanya bermanfaat untuk 
pengembangan software dan pendidikan, 
tapi juga telah digunakan beberapa 
perusahaan. Di Jerman, MOBA Mobile 
Automation (www.moba.de), yang 
memiliki sekitar 180 karyawan, akan 
memanfaatkan dotProject untuk 
manajemen proyek yang beranggotakan 30 
insinyur, mulai Juli 2004. 

dotProject juga digunakan untuk 
karyawan, klien, dan relasi bisnis perusahaan 
yang bergerak di bidang bimbingan 
kesehatan pribadi, Reaching Out Home 
Health Care (www.rohhc.com) di Amerika 
Serikat. AVegasWedding.com menggunakan 
dotProject sebagai bank data untuk booking 
dan tracking 400-600 acara pernikahan 
yang akan dipesan pada 2004. 

Cara pemakaian dotProject ini akan kita 
bahas pada tulisan berikutnya. Akan ada 
banyak tip dan trik sehingga penggunaan 
dotProject ini efisien, dan cara menutupi 
beberapa kelemahan yang ada sehingga 
software ini dapat memberi manfaat bagi 
kita. Selamat mencoba!4 
Prihantoosa (toosa @nurulfikri.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengenal dan 
Menggunakan JDS 


Bagian 2 dari 2 Tulisan 


Java Desktop System adalah distro Linux dari Sun yang ditujukan untuk 
pengguna desktop. Berikut ini kita akan membahas bagaimana mengon- 
figurasi Java Desktop System agar kita bisa bekerja lebih cepat dan pintar. 


i edisi yang lalu, kita telah mengenal 

JDS, memahami karakteristiknya 

serta dasar-dasar penggunaan 
JDS. Kesederhanannya menjadikan JDS 
jauh lebih mudah dipahami dan digunakan. 
Di edisi ini, kita akan membahas cara 
mengonfigurasi JDS agar sesuai dengan 
keinginan kita. 

JDS sendiri sangatlah configurable. Bagi 
yang senang dimanjakan, Anda dapat 
meminta hampir semuanya dilakukan 
otomatis untuk Anda. Bagi yang 
kesederhanaan, Anda bisa meminta JDS 
tampil seminimal mungkin. Bagi Anda yang 
senang mengutak-atik sistem, modul-modul 
kontrol panel telah disediakan. 

Kita akan membagi konfigurasi dalam 
dua bagian. Bagian pertama dapat Anda 
lakukan tanpa membutuhkan password 
root karena setiap perubahan yang 
dilakukan hanya akan mempengaruhi 
desktop Anda. Konfigurasi yang pertama 
lebih bersifat penggunaan. Sementara, 
konfigurasi bagian kedua akan 
membutuhkan password root karena kita 
akan mengatur sistem secara keseluruhan. 
Pengaturan kedua yang kita lakukan ini 
akan mempengaruhi setiap user yang ada. 

Selesai melakukan konfigurasi, kita akan 
menyelam lebih dalam lagi. Seperti yang 
kita ketahui, JDS dibangun di atas SUSE 
yang sudah terkenal keampuhannya. 
Namun, sebagus-bagusnya suatu distro, 
pasti terdapat kekurangan. Dan, kita harus 
fair dalam membahas hal-hal tersebut. 
Sebagai seorang pengguna, kita harus tahu 
betul kekurangan-kekurangan sistem yang 
kita miliki, dan dapat menyiasati 
kekurangan-kekurangan tersebut. Ada 
kekurangan yang bisa disiasati dengan tool 
bawaan JDS, ada yang membutuhkan 
aplikasi dari luar. 


Mengonfigurasi 
penggunaan JDS 

Perhatikanlah menu utama Anda. Anda akan 
melihat menu Preferences. Preferences 
adalah control pane/ untuk JDS. Melalui 
menu Preferences inilah kita akan mengatur 
penggunaan JDS. Di dalam Preferences, kita 
masih akan menjumpai beberapa submenu 
untuk kategorisasi pengaturan. 


Tampilan 

Pengaturan yang pertama adalah 
pengaturan untuk tampilan. Untuk itu, kita 
akan berkonsentrasi pada Preferences | 
Display. Anda akan menjumpai menu 
Background untuk menganti wallpaper. 
Penggantian wallpaper, seperti telah 
dibahas di edisi yang lalu, juga bisa 
dilakukan dengan klik kanan pada area 
kosong di desktop dan memilih Change 
Desktop Background. 

Kemudian, kita juga bisa mengatur font 
yang digunakan dengan memilih Font. Di 
sini, pengguna notebook atau LCD bisa 
mengatur subpixel smoothing untuk font 
rendering. Kita juga bisa mengatur agar 
font untuk aplikasi diubah sesuai keinginan. 

Setelah font, kita akan berpindah ke 
Menus and Toolbars. Di sini, kita bisa 
mengatur agar aplikasi yang berbasis 
GNOME desktop dapat tampil seragam. 
Misalnya, kita lebih menyukai toolbar tanpa 
text. Jadi hanya icon saja. Dengan 
demikian, kita bisa memilih /cons only 
untuk button labels. Kita juga bisa memilih 
untuk meletakkan text di samping icon. 

Pengaturan lain untuk toolbar adalah 
toolbar yang dapat dipindah-pindahkan. 
Biasanya, toolbar dapat dipindah- 
pindahkan. Hal ini akan sangat membantu 
Anda yang bekerja jauh dari toolbar namun 
sering membutuhkan akses toolbar. 


www.infolinux.web.id 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


Selain mengatur toolbar, kita dapat 
menyesuaikan preferensi kita untuk menu. 
Umumnya, menu-menu saat ini dilengkapi 
pula dengan icon di sebelah kiri menu item. 
Lebih keren. Tapi, apabila Anda tidak 
menyukainya, Anda bisa mematikannya 
dengan menonaktifkan Show icons in 
menus. Sebagai tip, apabila komputer Anda 
terasa lambat, matikan penampilan icon ini. 
Harap diperhatikan bahwa pengaturan- 
pengaturan ini hanya berlaku untuk aplikasi 
berbasis GNOME desktop. Dengan 
demikian, pengaturan ini tidak akan berlaku 
pada aplikasi lain, seperti StarOffice 
misalnya. 

Satu hal yang sungguh-sungguh 
berguna adalah pengubahan resolusi layar. 
Anda dapat mengaturnya di Screen 
Resolution. Apabila komputer Anda 
mendukung, Anda juga bisa mengubah 
refresh rate di sini. 

Screensaver akan menampilkan berbagai 
gambar dan efek warna agar monitor kita 
tetap aktif apabila ditinggalkan menyala 
dalam waktu yang cukup lama. Kita bisa 
memanfaatkan screensaver untuk menjaga 
agar komputer kita tidak diganggu pihak 
iseng apabila ditinggalkan menyala dalam 
waktu yang cukup lama. 

Tidak seperti XscreenSaver yang 
digunakan didistro-distro lain, program yang 
satu ini telah dimodifikasi dan diperbaiki 
untuk menyesuaikan dengan platform JDS. 
Ada sangat banyak screensaver yang bisa 
Anda pilih, mulai dari yang sederhana 
sampai yang memakan banyak resource 
komputer! 

Setiap screen saver mungkin masih 
memiliki pengaturan tambahan. Sebagai 
saran, Anda bisa menggunakan screen 
saver 'Molecule', yang akan menampilkan 
visualisasi berbagai molekul dan senyawa 


InroLINUX JULI 2004 53 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


yang telah kita kenal. 

Pada window pengaturan screensaver, 
Anda akan mendapatkan dua tab. Tab 
pertama telah kita bahas sebelumnya. Anda 
bisa berpindah ke tab advanced untuk 
pengaturan tambahan. Ada empat 
pengaturan yang bisa dilakukan: Image 
Manipulation, Display Power Management, 
Diagnostics, dan Colormaps. Sebagai tip, 
Anda mungkin ingin mengaktifkan pilihan 
Power Management Enabled, Grab Desktop 
Images, Choose Random Images, dan Fade 
to black when blanking. 

Satu hal yang paling penting, jangan 
memilih screensaver yang boros resource 
dan jangan mengaktifkan pilihan yang tidak 
perlu, seperti pilihan-pilihan Diagnostics. 

Dari pengaturan Screensaver, kita akan 
berpindah ke pengaturan Theme. 
Penggunaan Theme menyebabkan desktop 
JDS bisa berganti kulit. Theme default yang 
disertakan dalam JDS 2003 ini adalah 
BluePrint, yang tampil sangat futuristik dan 
menarik. Tapi apabila Anda lebih menyukai 
theme yang sederhana, Anda dapat memilih 
Mist. Beberapa aplikasi tambahan yang 
Anda instal mungkin tidak akan terpengaruh 
oleh theme yang Anda pilih saat ini. 

Pengaturan terakhir untuk display adalah 
Window Behavior. Di sini, Anda dapat 
mengatur berbagai tingkah laku window 
manager. Sebagai contoh, default action 
dari klik ganda di title bar adalah melakukan 
window rollup. Namun, apabila Anda lebih 
menyukai cara Windows yang langsung 
memaksimalkan ukuran window apabila 
title bar diklik ganda, Anda bisa memilih 
Maximize untuk Double-click titlebar to 
perform this action. 

Pengaturan lain. Umumnya, window 
dipilih dengan klik kiri tombol mouse. 
Namun, Anda bisa meminta agar window 
otomatis terpilih begitu pointer mouse aktif 
di suatu window. Aktifkan saja pilihan 
Select windows when the mouse moves 
over them. 

Sampai di sini, seharusnya kita sudah 
mendapatkan cukup banyak perubahan dari 
sisi tampilan. Sesuaikan dengan preferensi 
Anda. 


Mouse dan Keyboard 


Setelah tampilan, kita akan mengatur 
penggunaan mouse dan keyboard yang 


54  InroLINUX JULI 2004 


berhubungan dengan penggunaan desktop. 
Diperhatikan, pengaturan ini bukanlah 
pengaturan hardware, akan tetapi lebih 
bersifat menyesuaikan penggunaan sesuai 
dengan preferensi Anda. 

Pengaturan keyboard ditampilkan secara 
istimewa dalam folder Keyboard. Kita akan 
melihat folder ini terlebih dahulu. Yang 
pertama-tama akan kita bahas adalah 
Behavior. Beberapa sifat keyboard bisa 
diatur di sini. Misalnya repeat delay dan 
repeat speed. 

Selain itu, kecepatan cursor blink juga 
bisa Anda atur. Sebagai tip, cursor blink 
yang terlalu cepat hanya akan 
memboroskan resource. Jadi, aturlah 
seperlunya. Kemudian, Anda juga 
mengatur status beep keyboard di tab 
Sound. Umumnya, Anda akan 
mengaktifkan pilihan ini. 

Dari Behavior, kita akan pindah ke 
Multimedia Keys. Anda bisa mendefinisikan 
shortcut-shortcut yang berhubungan 
dengan multimedia. Sebagai contoh, 
barangkali Anda ingin mengaktifkan 
shortcut Alt-E untuk meng-eject CDROM 
Anda. Apabila Anda sering memper- 
gunakan komputer untuk menikmati 
multimedia, beberapa key sebaiknya diatur. 

Shortcut selanjutnya bisa diatur di 
Shortcuts. Sebagai contoh, barangkali 
Anda ingin mengasosiasikan CTRL-ALT-S 
untuk pembuatan screenshot, atau 
mengubah shortcut untuk mengaktifkan 
main menu yang defaultnya CTRL-ESC. 

Dua pengaturan keyboard terakhir adalah 
Accessbility dan Layout. Umumnya, 
pengaturan layout tidak diperlukan. 
Accessbility sendiri bisa kita gunakan untuk 
membantu kemudahan menggunakan 
keyboard. 

Dari keyboard, kita akan berpindah ke 
mouse. Akseslah Preferences |Mouse. Ada 
satu dua hal menarik yang dapat diatur di 
sini. Anda akan menjumpai tiga buah tab: 
Buttons, Cursors, dan Motion. Pada tab 
Buttons, Anda dapat mengubah orientasi 
mouse dan interval klik ganda. Sementara, 
pada tab Cursors, Anda dapat ukuran 
kursor mouse (akan berubah pada saat 
login berikutnya) dan satu hal yang 
menarik: highlight pointer pada saat kita 
menekan CTRL. Apabila kita mengaktifkan 
pilihan ini, maka apabila kita menekan dan 


www.infolinux.web.id 


melepaskan tombol CTRL, Anda akan 
melihat indikator berupa kotak-kotak di 
lokasi pointer mouse. 

Tab ketiga adalah motion. Di sini, kita 
akan menjumpai pengaturan advanced. 
Umumnya, pengaturan di sini tidak perlu 
diubah-ubah. Anda dapat mengubah 
threshold drag and drop. Umumnya, Anda 
akan lebih menyukai large daripada small. 
Pada bagian Speed, beberapa pengguna 
akan menyukai akselerasi yang tinggi dan 
sensitivitas yang medium. 


File sistem 

Kita boleh menyambut gembira 
terintegrasinya Nautilus dengan GNOME 
Desktop. Bagi Anda yang pernah 
mengalami masa-masa suram di mana file 
manager di GNOME Desktop adalah mimpi 
di siang bolong, Anda akan mendapatkan 
bahwa di JDS, Nautilus dapat diandalkan 
sebagai file manager. Beberapa pengaturan 
dilakukan agar pengguna merasa 
dimanjakan. Namun, sebagai desktop 
system yang sangat configurable, Anda 
dapat menyesuaikan semua pengaturan 
tersebut sesuai selera Anda. 

Bukalah Preferences (Folder. Di sini, Anda 
akan mengubah bagaimana Nautilus akan 
menampilkan file-file dan direktori Anda. Anda 
akan menjumpai empat buah tab: Views, 
Behavior, Icon Captions, dan Preview. Kita 
akan membahas tab pertama: Views. 

Lebih senang mana? Icon view atau list 
view? List view dapat menampilkan lebih 
detil, namun Icon view lebih enak dipandang. 
Anda mengaturnya di sini. Anda juga dapat 
meminta susunan berdasarkan nama, ukuran, 
dan lain sebagainya. Umumnya, Anda akan 
mengaktifkan pilihan Sort Folders before files 
dan Show hidden and backup files. 

Pada icon view, sebagai tip, jangan 
mengaktifkan Use compact layout karena 
jarak antar-icon akan terlihat sangat tidak 
menyenangkan. Kemudian, untuk Tree 
View, umumnya, Anda akan mengaktifkan 
pilihan Show only folders. 

Kita akan berpindah ke tab Behavior. Di 
sini, Anda dapat mengatur untuk menggu- 
nakan single click atau double click untuk 
mengaktifkan item. Umumnya, hampir 
semua desktop modern menggunakan 
single click untuk mengaktifkan. Anda juga 
dapat mengatur apa saja aksi yang akan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


akan tertarik dengan Preferred Applications. 


: & Package Avail. Ver. |inst. Ver. | Summary 3 HH H 
Tika Selseons Anda bisa memilih Web Browser, Text editor, 
Ls antivir 2.0.7-30 Virus scanner P i i 

U evolution 1.45-12 145-12 The integrated GNOME mail, calendar 2 atau terminal mana saja yang Anda sukai. 

Internet Dial-in gimp 1.3.18-21 1.3.18-21 THE image manipulation program 

K8 Laptop packages M4 gnomemeeting 0.98.0-21 0.98.0-21 Graphical frontend to H.323 video conft 
Ed Gnome sustem Md gpg 1.2.2rc1-94 1.2.2rc1-94 GNU Privacy Guard, en/decrypts and si L i n-l i n 
IceWwM Desktop BA mozilla 14-12 14-12 The OpenSource version of the Netsca a a 
BA starsuite B8 mozilla-mail 1.4-12 14-12 Mozilla's Mailclient F P 
StarOffice mrproject 0.3.1-21 0.931-21  A project management application for C Ada beberapa pengaturan lain yang mungkin 
Help & Support Documentation Bd RealPlayer 8.0-9 8.0-9 RealPlayer with Netscape plugin 4 
Graphical Base System rib 0.6.1-348 hexXoNet RFB (remote control for the X cukup berguna. Kita akan membahas 
Development Tools tn5250 0.16.5-163 5250 Emulator 3 
tsclient 0.104-128 Terminal Server Client is a frontend for Preferences (Sound terlebih dahulu. 
x3270 3.2.16-510 Family of IBM 3270 terminal emulators 


Umumnya, sound server tidak dinyalakan 
pada saat startup. Namun, apabila Anda 
lebih suka untuk mengasosiasikan suara 
tertentu dengan suatu event, maka Anda 
perlu mengaktifkan sound server dan sound 
for events. Setelah itu, di tab Sound Events, 
Anda dapat memilih suara yang diinginkan 


Ju — HE 


Description | Technical Data | Dependencies | versions | 


acroread - Acrobat Reader for PDF files 


Acrobat Reader for PDF files 


| - space 


Go Yast2@nop — I(Media Player -fileho 


& Instalasi software di JDS. 


dilakukan apabila pengguna menjalankan 
file text executable. 

Kemudian, bagi yang membenci Trash, 
Anda dapat mengaktifkan pilihan terakhir di 
tab ini, yang menambahkan menu item 
Delete di menu konteks Nautilus yang akan 
langsung menghapus file. Namun, pastikan 
Anda selalu mengaktifkan pilihan kedua 
terakhir di tab ini, untuk konfirmasi sebelum 
penghapusan. 

Pindahlah ke /con caption. Bagi Anda 
yang memiliki komputer cepat dan ingin 
mendapatkan informasi seketika, Anda 
dapat memilih untuk menampilkan berbagai 
informasi sebuah icon yang mewakili entiti 
tertentu di filesistem (seperti ukuran, tipe, 
dan lain sebagainya). 

Tab terakhir, Preview menyimpan hal 
yang cukup menarik. Pastikan yang 
namanya preview, selalu hanya untuk local 
file. Dan pastikan Anda memberikan batas 
preview yang masuk akal: 1 MB adalah 
batas ukuran tertinggi file yang di-preview. 
Dan sebaiknya, bagi Anda yang mengoleksi 
lagu, jangan pernah meminta preview 
sound kepada Nautilus. 

Secara default, Nautilus dapat 
menghitung berapa item yang dikandung 
oleh suatu folder. Untuk kecepatan, 
sebaiknya memilih Never untuk pilihan 
Count number of items. 


(ek evergences) BI Ao check 
@) PK (n—) zes| SN 


Kita telah mengatur banyak hal 
sehubungan dengan folder di Nautilus. 
Cobalah membuka Nautilus dan rasakan 
perubahannya. Sekarang, kita akan 
meninggalkan Folder dan akan memasuki 
Preferences Advanced |CD Device options. 
Kita akan mengatur bagaimana cara JDS 
menangani device CD. 

Secara otomatis, CD-ROM yang 
dimasukkan akan di-mount dan isinya akan 
ditampilkan. Hal ini, dalam kasus tertentu, 
sangat mengganggu. Banyak pengguna 
yang menonaktifkan semua pilihan dalam 
preferensi ini. Sebagai gantinya, untuk 
mengaktifkan pilihan, Anda dapat klik daerah 
kosong di desktop, memilih Disks dan 
memilih CD-ROM untuk mount manual. Hal 
ini disebabkan terkadang mount otomatis 
kurang responsif dan terkadang kita tidak 
membutuhkan mount otomatis, seperti 
ketika kita diminta untuk memasukkan CD 
pada saat instalasi paket tambahan. 

Singkat saja untuk pengaturan device 
CD-ROM, dan kita akan berpindah ke 
Preferences |Advanced|File Associations. Di 
sini, Anda bisa memilih aplikasi yang ingin 
dijalankan untuk tipe file tertentu. Anda bisa 
mengedit file yang ada ataupun 
menambahkan tipe baru. Aksi default ketika 
suatu file dijalankan juga bisa diatur di sini. 

Selain File Associations, Anda mungkin 


www.infolinux.web.id 


untuk event tertentu. 

Dari Sound, kita akan berpindah ke 
Printer. Di sinilah, kita bisa menambahkan 
printer semudah menambahkan printer di 
Windows. Secara otomatis, printer 
dijaringan juga akan dicari. 

Pengaturan proxy untuk aplikasi-aplikasi 
GNOME dapat diatur di Internet. Harap 
diperhatikan pengaturan ini berlaku untuk 
aplikasi GNOME dan tidak berlaku untuk 
aplikasi lain yang mandiri seperti 
kebanyakan aplikasi console misalnya. 

Yang terakhir barangkali Preferences | 
Advanced (Sessions. Di sini, banyak 
tersimpan harta karun pengaturan. Anda 
akan menjumpai tiga buah tab: Session 
Options, Current Session, dan Startup 
Programs. Pada tab pertama, umumnya 
Anda akan mengaktifkan semua pilihan 
yang ada. Dengan demikian, setiap 
perubahan di session akan langsung 
disimpan, splash screen akan ditampilkan 
saat memasuki desktop dan apabila kita 
keluar dari sesi desktop, kita akan 
menjumpai layar konfirmasi terlebih dahulu. 

Pada tab kedua, kita dapat melihat dan 
mengatur program spesifik desktop yang 
sedang berjalan. Kita dapat menghapus 
yang tidak kita inginkan. Umumnya, 
perubahan tidak diperlukan di sini. 


http://www.distrolinux.net 


InroLINUX JULI 2004 55 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Di tab terakhir, Kita dapat mengatur 
program-program apa saja yang akan 
dijalankan pada saat kita memasuki desktop. 
Misal, seseorang yang cenderung menye- 
nangi Evolution dijalankan ketika memasuki 
desktop dapat mengaturnya di sini. 

Pengaturan lain seperti sifat panel dapat 
diubah dipanel itu sendiri (klik kanan dan 
memilih preferences). Cara serupa juga 
dapat diterapkan untuk pengaturan applet 
di panel. 


Mengonfigurasi sistem JDS 
Setelah kita mengatur berbagai hal seputar 
penggunaan, kini kita akan mengatur 
sistem kita. Untuk itu, password root akan 
diperlukan. Anda dapat /ogin sebagai user 
biasa dulu, dan ketika Anda mengakses 
modul yang bersangkutan, password root 
akan diminta. 

Sebenarnya, hampir semua modul-modul 
untuk mengkonfigurasi JDS adalah modul- 
modul YaST. Namun, untuk konsistensi, 
JDS meletakkannya di Preferences (Systems 
dan Applications | System Tools. 


Instalasi program 

Kita akan melihat satu per satu. Kita mulai 
dari instalasi program karena tugas seperti ini 
akan banyak dilakukan. Kali pertama instalasi, 
JDS telah mengetahui bahwa sistem akan 
mencari ke CD-ROM 1, 2, dan 3. Oleh karena 
itu, Anda tidak perlu memasukkan CD-ROM 
satu per satu untuk melakukan indexing. 

Apabila Anda hanya ingin menginstal 
atau menghapus paket yang disertakan 
bersama JDS, bukalah Applications | System 
Tools |Instal/Remove Software. Masukkan 
password root dan Anda akan segera 
menjumpai daftar paket yang bisa diinstal. 

Pada sebuah window yang terbuka, 
perhatikanlah bagian filter. Untuk detail, 
Anda bisa memilih filter Package Groups. 
Untuk mencari, Anda bisa memilih Search. 
Untuk kategorisasi, Anda bisa memilih 
Selections. 

Paket yang terinstal akan tercentang () 
otomatis. Anda dapat klik dua kali pada 
tanda centang (“) tersebut untuk meng- 
ubahnya menjadi tong sampah apabila ingin 
menghapus. 

JDS menganut konsep kesederhanaan. 
Oleh karena itu, program yang disertakan 
tidak akan selengkap Debian, namun jauh 


56  InroLINUX JULI 2004 


lebih lengkap dari Red Hat untuk beberapa 
kasus. Harap diperhatikan bahwa depen- 
dency akan di-reso/ve secara otomatis. 
Ketika paket A yang Anda instal 
membutuhkan paket B, maka paket B 
secara otomatis akan disarankan untuk 
diinstal. Tentunya, pemaksaan dapat 
dilakukan walaupun tidak disarankan. 

Satu tip, sebaiknya Anda memilih 
dengan saksama sebelum klik tombol 
Accept. Jangan memilih satu, kemudian 
accept, kemudian buka lagi, dan 
seterusnya. Akan mengurangi waktu 
tunggu Anda. Anda dapat menekan Cancel 
dan tidak akan ada yang terjadi. 

Kita selesai dengan Add/Remove 
Software. Sekarang, kita akan menuju 
Applications (System Tools |Install Drivers. 
Katakanlah Anda membeli suatu hardware 
device yang menyertakan driver untuk JDS. 
Anda dapat menginstalnya di sini. Saat ini, 
fitur ini mungkin masih belum banyak 
terpakai, namun, diperkirakan dalam 
beberapa bulan sampai satu atau dua tahun 
ke depan, fitur ini akan banyak digunakan. 

Anda juga dapat menjaga agar sistem 
Anda tetap up to date dengan memilih 
Applications (System Tools | Online Update. 
Paket-paket yang di-update hanyalah patch 
sehingga tidak akan terlalu memboroskan 
bandwidth. Bagi Anda yang menggunakan 
koneksi cepat, updatelah sistem Anda 
paling tidak satu bulan sekali. Di Online 
Update, Anda dapat mengatur update rutin. 


Perangkat jaringan 

JDS dapat mengenali dengan baik berbagai 
perangkat jaringan yang ada. Selain itu, kita 
dapat dengan mudah mengatur berbagai 
device yang kita miliki. JDS memiliki modul 
untuk bekerja dengan kartu jaringan dan 
modem. 

Pertama-tama, kita akan melihat modem 
terlebih dahulu. JDS dapat bekerja dengan 
beberapa winmodem. Sebenarnya bisa 
lebih banyak lagi, namun sayangnya tidak 
semua modul kernel disediakan. Akseslah 
Preferences | System | Hardware | Modem. 
Autodetection akan dilakukan dan sekali 
modem Anda terdetect, Anda dapat 
mengaturnya di sini. Pembuatan account 
dan provider juga dapat dilakukan di sini. 
Untuk melakukan dialup, Anda bisa 
menggunakan wwdial. 


www.infolinux.web.id 


Yang kedua, kita akan melihat device 
kartu jaringan kita. Sama seperti Modem 
dan hardware lain, autodetection juga akan 
dilakukan. Hampir semua kartu jaringan 
dapat dikenali dengan baik oleh JDS. Sekali 
kartu jaringan dikenali, Anda dapat 
mengatur alamat IP baik statis atau dinamis 
dengan mudah. Anda juga dapat mengatur 
entri DNS di sini. Semua dalam interface 
yang mudah dipahami. 

Pengaturan lain-lain tentang jaringan bisa 
diatur dari Preferences |System | Network 
Settings. 


Input/output 

JDS mendukung cukup banyak hardware 
untuk perangkat input output, termasuk 
Joystick. Anda dapat mengatur Joystick, 
Keyboard, Mouse, Scanner, dan Printer di 
Preferences |System | Hardware. 

Seperti semua device lain, autodetection 
akan dilakukan sehingga Anda tidak perlu 
pusing-pusing memikirkan untuk 
mendeteksi hardware. Pada kasus Joystick, 
berbagai joystick telah didukung, termasuk 
Creative, Genius, Gravis, I-Force, InterAct, 
Logitech, MadCatz, Magellan, SideWinder, 
Space Mouse, Space tec, dan Thrust 
Master. Tentunya, beberapa joystick 
generic akan dapat dikenali. 

Untuk Keyboard, JDS tidak ada masalah 
sama sekali, termasuk keyboard USB. 
Sama halnya dengan Mouse yang telah 
diatur baik-baik. Tanpa pengaturan 
tambahan, Anda sudah mendapatkan 
mouse wheel Anda bekerja dengan baik. 
Mouse tidak ada masalah sama sekali. 
Anda dapat menggunakan berbagai jenis 
mouse yang ada. Pengujian dapat dilakukan 
terlebih dahulu pada saat Anda memilih 
device mouse. 

Untuk Scanner, JDS juga telah meng- 
aturnya untuk Anda. Pada saat mengakses 
modul Scanner, JDS akan menginstalkan 
paket SANE untuk Anda. Sangat banyak 
Scanner yang didukung di JDS. 

Dukungan printer adalah salah satu 
keistimewaan JDS. Banyak sekali printer 
yang didukung oleh JDS. Hampir semua 
printer USB dapat dikenali. Sayangnya, 
walaupun JDS mampu mengenali berbagai 
printer yang dicolokkan, permasalahan 
datang dari dukungan printer di Linux yang 
masih terbilang miskin. Ini akan ditemukan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


pada semua distro Linux, termasuk SUSE. 
Terkadang, suatu printer dikenal, namun 
karena driver untuk Linux belum tersedia, 
printer tersebut tidak dapat digunakan. 
Dalam beberapa kasus, Anda bisa mencoba 
seri-seri yang dekat dengan seri printer 
yang tidak dapat digunakan tersebut. 

Selain pengaturan-pengaturan tersebut, 
ada beberapa lagi yang cukup penting 
untuk dibahas. Pastikan Anda memeriksa 
status DMA Harddisk IDE Anda. Jalankan 
modul IDE Devices dari Preferences| 
System | Hardware. Pastikan DMA 
diaktifkan. Hal ini akan mempengaruhi 
sistem Anda secara keseluruhan 


Video dan sound 

Video dan sound juga dapat dikonfigurasi 
dengan sangat mudah. Cukup buka saja 
Preferences |System Hardware (Display dan 
Sound Card. Seperti semua hardware 
lainnya, autodetection akan dilakukan 
dengan sangat baik. Khusus untuk sound 
card, banyak kasus di mana Windows XP 
tidak bisa mengenali tanpa bantuan driver, 
namun dapat dikenali dengan baik oleh JDS. 

Sementara, catatan untuk Display, 
sebenarnya, dukungan akselerasi 3D sudah 
dapat dinikmati dengan baik oleh pemilik 
banyak kartu grafis. Sayangnya, untuk 
menjaga kestabilan, JDS tidak mengaktif- 
kan dukungan 3D. Pastikan Anda me- 
ngubah Disabled menjadi Enabled untuk 3D 
Acceleration. 

JDS memiliki database monitor dan 
kartu grafis yang cukup lengkap. Oleh 
karena itu, dalam sebagian besar kasus, 
JDS bahkan mendeteksi monitor lebih baik 
dari Windows. 


User dan group 

Apabila Anda ingin menambahkan atau 
memodifikasi user atau group, jangan 
gunakan tool command line seperti distro 
Linux lainnya. Modul-modul untuk bekerja 
dengan user dan group telah disediakan. 
Bukalah dari Preferences (System |Users 
and Groups. 

JDS mengatur sistem sesuai dengan 
standar keamanan sistem tingkat tinggi. 
Sebagai contoh, JDS tidak pernah 
mengubah permission suatu hardware 
menjadi world-writeable jika menginginkan 
user mampu mengakses hardware 


tersebut. Juga tidak mengubah kepemilikan 
hardware tersebut menjadi milik user 
tertentu. Yang digunakan adalah mengubah 
kepemilikan group hardware tersebut oleh 
group tertentu dan menjadikan suatu user 
menjadi anggota group tersebut. 

Hal itu pulalah yang menyebabkan suatu 
user menjadi anggota berbagai group. 


Servis pada saat booting 

Servis pada saat booting dapat 
dikonfigurasi dengan mengakses 
Preferences (System |Sofware and 
Services (Runlevels. Sebuah dialog akan 
tampil. Pilihlah runlevel yang ingin diatur 
dan kliklah Runlevel Properties. Anda bisa 
mengatur servis-servis mana saja yang 
ingin dinyalakan pada saat booting. 


Menyiasati kekurangan JDS 

@ JDS menggunakan kernel yang cukup 
lama: 2.4.19. Anda dapat menunggu 
JDS berikutnya atau meng-upgrade ke 
kernel SUSE 8.2 2.4.21. 

@ Apabila Anda ingin mencari paket 
tambahan, pastikan Anda mencarinya 


Mengenal dan Menggunakan JDS 


terlebih dahulu di repository SUSE 8.2. 

@ JDS mendukung pengembangan aplikasi 
dengan cukup banyak bahasa. Namun, 
kebanyakan hanya bahasa pemrogra- 
mannya saja. Tidak dengan pustakanya 
sekalian. Anda dapat mencarinya di 
repository SUSE 8.2 atau dari pihak 
ketiga. 

@ Untuk dialup, digunakan wvdial. Anda 
dapat belajar menggunakan wvdial atau 
menggunakan program dial-up dari pihak 
lain. 


Sebenarnya, masih sangat banyak hal 
yang bisa kita atur di JDS. Namun, 
beberapanya dapat menjadi materi 
pembahasan tersendiri karena cukup 
panjang untuk dibahas. Selain itu, masih 
banyak kekurangan JDS dan cara 
mengantisipasinya, namun kami hanya 
melakukan pembahasan yang paling 
banyak dikeluhkan saat ini. Di edisi-edisi 
lain, kami akan menggali lebih dalam 
berbagai hal di desktop system copy ini. 
Selamat mencoba!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


IKLAN 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX JULI 2004 57 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Tip dan Trik Penggunaa 


StarOffice 7 


Bagian 2 dari 2 Tulisan 


Dengan penerapan beberapa tip dan trik, penggunaan StarOffice akan 
lebih menyenangkan. Kali ini, kita akan membahas Calc, Impress, dan 


penggunaan database. 


tarOffice, sebagai salah satu office 

suite andal, dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan 
produktifitas kita sehari-hari. StarOffice 
cukup kompleks sebagai satu aplikasi 
besar. Banyak hal yang tersembunyi, yang 
terkadang perlu sedikit dikuak agar kita 
bisa bekerja dengan lebih cepat dan pintar. 
Berbagai tip kami sajikan dari pengalaman 
tahunan menggunakan StarOffice, hanya 
untuk Anda, pembaca setia /nfoLINUX. 

Di edisi yang lalu, kita telah membahas 
tentang penggunaan StarOffice secara 
umum beserta penggunaan Writer. Di edisi 
ini, kami akan melanjutkan dengan pem- 
bahasan Calc, Impress, dan penggunaan 
database. Secara penggunaan, barangkali 
Calc boleh dikatakan jauh lebih sederhana 
dibandingkan dengan Writer. Calc 
memfokuskan dirinya pada sheet, baris, 
kolom, dan sel. Sementara, Writer bekerja 
dengan elemen-elemen yang bisa berupa 
text dan non-text (bisa termasuk tabel). 
Namun, calc menyimpan sejuta tip yang 
siap dikuak agar pekerjaan menjadi lebih 
cepat terselesaikan. 

Sementara, Impress, walaupun tingkat 
kompatibilitasnya dengan Microsoft Office 
tidak sebesar Writer atau Calc, tetap 
memiliki hampir semua fitur yang dimiliki 
oleh Microsoft Office. Artinya, MS 
PowerPoint memiliki word art, Impress pun 
memiliki yang serupa, dengan nama lain. 
MS PowerPoint mampu meng-import audio 
dan video, demikian pula dengan Impress. 
Bahkan, Impress dapat meng-export 
presentasi ke dalam format Macromedia 
Flash. Dengan beberapa tip, kita bisa 
bekerja lebih lancar dengan Impress. 

Database adalah hal berbeda. Beda 
karena StarOffice mengembed fungsiona- 
litas database ke dalam setiap komponen- 


58  InroLINUX JULI 2004 


nya. Beda dengan MS Office yang 
memisahkan kemampuan ini menjadi MS 
Access. Secara konsep, StarOffice sangat 
matang dan luar biasa. Penerapannya juga 
luar biasa, walau berbeda. Pembahasan 
mengenai database di StarOffice/ 
OpenOffice.org telah berkali-kali disajikan 
oleh kami. Sekarang, tiba giliran kami 
untuk menguak sisi-sisi tersembunyi yang 
mungkin bisa membantu kita. Selamat 
membaca dan mencoba! 


StarOffice Spreadsheet 
Spreadsheet banyak digunakan untuk 
membantu mengelola data perusahaan. 
Sangat banyak pihak yang mengandalkan 
spreadsheet untuk bekerja lebih cepat. 
Dengan mengetahui beberapa hal berikut 
ini, pekerjaan Anda akan senantiasa 
terselesaikan lebih cepat lagi. 

1. Anda sedang melakukan preview 
sheet di Calc. Tiba-tiba, Anda 
menyadari ada kesalahan margin. 
Carilah tombol Page Format di toolbar 
dan format ulanglah sheet Anda. 
Beres. 


2. Definisikanlah shortcut untuk Page 
Preview. Apabila tidak ingin, Anda 
bisa menekan cepat Alt-F-G untuk 
tugas tersebut. Tombol Alt dekat 
dengan f, sementara tombol f dan g 
bersebelahan, jadi shortcut tersebut 
bisa Anda tekan dengan cepat. 


3. Mencari header dan footer? Kalau di 
Writer adanya di Insert, maka di Calc, 
adanya di Edit. 


4. Untuk menghapus manual break yang 


telah dibuat, pergilah ke menu edit, 
dan akseslah Delete Manual Break. 


www.infolinux.web.id 


5. Calc memiliki suatu fitur 
supermenarik. Apabila Anda sedang 
menyusun laporan keuangan yang 
penuh dengan angka-angka, dan 
menjadi pusing karenanya, cobalah 
untuk membedakan warna angka 
dengan warna tulisan. Minta Calc 
melakukannya untuk Anda. Pergilah 
ke View dan akseslah Value Highlight- 
ing. Angka-angka secara default akan 
tercetak dalam warna biru. 


6. Untuk menampilkan page break 
preview, carilah di menu View. 


7. Bagi yang bekerja dengan banyak data 
eksternal, Anda bisa memasukkan 
data-data tersebut dengan mengakses 
Insert|External Data. Dari sebuah 
dialog yang tampil, Anda bisa memilih 
data eksternal dan mengamati range 
yang terdefinisi dalam data tersebut. 


8. Insert|Function List akan membuka 
daftar fungsi. Secara default, daftar 
fungsi tersebut akan dilekatkan 
bersama window utama spreadsheet. 
Apabila Anda tidak menyukai cara 
tersebut dan ingin menampilkannya 
dalam floating window, tahan tombol 
CTRL sambil klik ganda tombol kiri 
mouse Anda di area kosong toolbar 
function list tersebut. Lekatkan 
kembali window function list dengan 
cara serupa. 


9. Bagaimanakah caranya menulis teks 
miring 45 derajat untuk sel tertentu? 
Caranya sangat mudah. Klik kananlah 
sel tersebut, kemudian pilih Format 
Cells dari sebuah popup. Sebuah 
dialog akan ditampilkan, dan aktifklah 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


di tab Alignment. Lihatlah bagian Text 
Direction. Secara default, nilai Degrees 
adalah O. Ubahlah menjadi 45. Atau, 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


berbeda. Tidak butuh macro untuk 
mendapatkan hal tersebut. Caranya, 
gunakan Conditional Formatting yang 


18. Sebagian besar penggantian tulisan 
dapat diatur di Tools |Autocorrect. 


bisa diakses melalui menu Format. 
Anda dapat memberikan kriteria di 
Condition 1 dan memilih Ce// Style 
yang bersesuaian. 


mainkanlah roda alignment di sebelah 

degrees tersebut. Tutup dialog 

tersebut dan tuliskanlah teks Anda. 

Teks akan ditulis miring sesuai 

pengaturan Anda. 

16. Untuk memodifikasi suatu style, 
pilihlah Format |Style Catalog. Sebuah 
dialog akan ditampilkan. Pilihlah style 
yang diinginkan, dan tekanlah tombol 


10. Untuk mengatur agar ukuran kolom 
disesuaikan dengan panjang teks yang 
diisikan di suatu kolom, pilihlah kolom 
tersebut, dan akseslah Format | 

Column | Optimal width. Sebuah 

dialog akan muncul dengan nilai 1 
penambahan ukuran kolom. Ikuti saja 

nilai tersebut. Anda bisa melakukan 

cara sejenis untuk baris dengan 

memilih Format |Row| Optimal Height. 


11. Baris bisa disembunyikan dengan 
memilih Format |Row | Hide. Selain 
baris, kolom dan sheet juga bisa 
disembunyikan. 


19. 


20. 


Untuk melindungi suatu sheet dari 
modifikasi, akseslah Tools (Protect 
Document |Sheet. Password dan 
konfirmasi akan diminta. 


Untuk mendefinisikan nama range 
(misalnya untuk digunakan di /ookup 
function), bloklah suatu area, dan 
pilihlah /nsert|Names |Define. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Anda telah menyembunyikan suatu 
baris dan ingin menampilkannya 
kembali. Sebagai contoh, Anda 
menyembunyikan baris 8. Untuk 
menampilkannya kembali, bloklah A7 
dan A9, kemudian pilihlah 
Format (Row (Show. 


Untuk membuat watermark, pilihlah 


Format |Page, dan aktiflah di tab Pe afor gam (some JB» res co 

Background. Pada bagian As, pilihlah erat “«z @ AA 3 
5 ia (Favorites Sol MNRLANI 201 Arrows "a Preview 

Graphic, dan pilihlah gambar yang - IA Sesurounes 3 


diinginkan sebagai watermark. 


Ada kalanya, Anda tidak ingin 
mencetak keseluruhan isi sheet Anda. 
Hanya sebagian daerah yang ingin 
dicetak. Anda perlu mendefinisikan 
daerah tersebut dengan memilih 


daerah yang bersangkutan dan Preaum 50 
kemudian mengakses Format (Print aja 


Ranges |Define. 


Terkadang, Anda ingin suatu sel 
diperlakukan khusus. Misalnya, ketika 
nilai 10 dimasukkan, Anda ingin 
menebalkan otomatis sel tersebut, 
atau mengubah fontnya, atau 
melakukan pemformatan yang 


Modity. 

21. Anda memiliki suatu laporan kuantitas 
Contoh hal yang mungkin penjualan setiap jenis barang yang 
menjengkelkan. Anda sering Anda miliki. Sangat wajar apabila 
mengetikkan 1/2, namun selalu diganti Anda ingin melihat barang yang terjual 
menjadi 2. Maksud Anda adalah 1 lebih dari 100. Cara yang paling 
dari 2, bukan setengah. Anda bisa mudah adalah aktiflah di dalam tabel. 
saja menekan CTRL-Z dan "2 tersebut Lalu, pilihlah Data |Filter| Standard 
akan kembali menjadi 1/2. Kalau Filter. Otomatis table Anda akan 
hanya sesekali, tentu tidak masalah. terpilih. Pada sebuah dialog, Anda bisa 
Tapi kalau sering? Mungkin akan memasukkan kriteria sesuai kondisi 
terasa menyebalkan. Fitur ini mungkin Anda. Field name adalah nama kolom/ 
berguna untuk sebagian besar field. Condition adalah kondisi yang 
pengguna. Apabila Anda tidak ingin diperiksa dan value adalah 
menyukainya, Anda bisa meminta parameter untuk kondisi. 
StarOffice untuk mengacuhkan tanda 
1/2 tersebut. Buka Too/s|Autocorrect. — 22. Katakanlah sel A1 harus berisikan 


Aktiflah di Options. Matikan pilihan 
Replace 1/2 ... with /2 .... 


bilangan bulat positif. Kalau bilangan 
yang bukan bulat positif dimasukkan, 


M Untitled2 - StarOffice 7 
Elle Edit View Insert Format Tools Slide Show Window Help 


| Fee (as x3g|ss oya 


Click to add tile 


APN 


frasete Sion Eman ih 


Clbeke to add tera 


Ely In From Top 


IBI Light gray x 
tata 


Jeting 


ulu 


(befauit 


puma 2 MA, 


151 3.24 x3.22 (ang Pe Bude ta 


Is Untitledi - StarOffice 7 
15 Untitled2 - StarOffice 7 


Bp scene selected 5076/7199 


OS OA GKOMP 


& Data Validity di Calc. 


www.infolinux.web.id InroLINUX JULI 2004 59 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


15 Untitled2 - StarOffice 7 


ne 


Edit View Insert Format Tools Data Window Helj 


3 


Blasixsg essay BD 


TI tem 
| 


GK |OTLceEr 


TO ee 


criterta | input Hetp | Error Alert) 


Allow 


IP Allow blanks 


Data 


Minimum lo 


KN & 


Whole Numbers x 
lgreater than z 


Sr Man Nses 


Ineet1 73 “ betautt (hooe Io er Sum-o | 
z al KE Tam FI 5Uniitledi - StarOffice 7 ik TPB 
(2 & 6 2 EM & X) Pa 15 Untitled2 - StarOffice 7 umoa $7| Ia :04 « 


Ps 


23. 


60 


Animasi di Impress. 


maka pesan kesalahan akan ditampil- 
kan. Dan, apabila user aktif di sel 
tersebut, sebuah petunjuk akan 
ditampilkan. Untuk melakukan semua 
hal tersebut, akseslah Data) Validity. 
Pada sebuah dialog yang tampil, 
aktiflah terlebih dahulu di tab Criteria. 
Pada field Allow, pilihlah Whole 
Numbers. Matikan pilihan Allow 
blanks. Pada field data, pilihlah 
greater than. Pada field minimum, 
masukkan nilai 0. Kemudian, 
pindahlah ke tab Input Help. Aktifkan 
pilihan Show input help when cell is 
selected. Masukkan Petunjuk sebagai 
title dan Bilangan bulat positif sebagai 
Input help. Pindahlah ke tab Error 
Alert. Aktifkan pilihan show error 
message when invalid values are 
entered. Pada bagian Action, pilih 
Stop. Pada bagian title, masukkan 
Kesalahan. Pada bagian Error 
message, isikan Salah! Harus bilangan 
bulat positif. Klik OK untuk menutup 
dialog dan cobalah bermain-main di 
A1 tersebut. 


Untuk split atau freeze window 
sehingga memudahkan melihat tabel 
yang panjang, carilah di menu 
Window. 


InroLINUX JULI 2004 


24. Anda ingin mencetak hanya range di 


25. 


sheet aktif. Secara default, StarOffice 
tidak melakukan hal tersebut. Untuk 
mengaktifkannya, aktiflah di 7oo/s | 
Options |Spreadsheet |Print. Aktifkan 
pilihan Print only selected sheets. 


Mungkinlah kursor berpindah ke atas 
ketika Enter ditekan? Tidak? 
Jawabnya adalah mungkin-mungkin 
saja. Bukalah Tools | Options | 
Spreadsheet |General. Isikan up untuk 
pilihan Press Enter to move selection. 


StarOffice Presentation 
StarOffice Presentation atau Impress, 
menyimpan cukup banyak rahasia. Apabila 
didalami, kita akan mendapatkan Impress 
menyimpan banyak daya tarik. Berikut ini 
adalah contohnya: 


Presentasi dapat di-export ke dalam 
format Macromedia Flash sehingga 
memungkinkan presentasi disajikan di 
halaman web dengan menarik. Buat 
presentasi Anda, hindari animasi 
sebisa mungkin dan eksportlah 
dengan memilih File Export. Pilih 
Macromedia Flash sebagai File format. 


Pada sebagian besar layout, Anda 


www.infolinux.web.id 


10. 


akan diberikan kotak untuk menulis 
judul presentasi. Ukuran kotak 
tersebut bisa diubah. Klik garis tepi 
kotak tersebut untuk memunculkan 
drag point. 


Anda telah memiliki text tertentu 
lengkap dengan segala atributnya. 
Daripada meng-copy-nya secara 
manual, Anda dapat meminta Impress 
untuk menduplikasikannya untuk 
Anda. Pilihlah text Anda dan akseslah 
Edit |Duplicate. Anda bisa memilih 
jumlah duplikasi dan posisinya. 


Apabila Anda membutuhkan Image 
map, Anda dapat membuat dan 
mengeditnya melalui Edit |ImageMap. 


Untuk menduplikasi slide dengan 
cepat, pilihlah Insert |Duplicate Slide. 


Terkadang, Anda ingin memasukkan 
nilai waktu yang terus berubah sesuai 
waktu. Namun, ada kalanya Anda 
ingin memasukkan waktu pembuatan 
presentasi dan waktu tersebut tidak 
akan dinamis. Hal-hal tersebut bisa 
Anda lakukanlah dengan memilih 
Insert Fields | Time (fixed) atau Insert 
Fields | Time (variable). 


Presentasi Anda penuh dengan warna- 
warni? Banyak proses yang sedang 
berjalan? Kurangi penampilan warna 
agar presentasi dapat dibuat dengan 
lebih mulus. Ubah display guality di 
menu View. 


Anda dapat mengaktifkan fitur visible 
grid dan snap to grid. Aktifkan di 
menu View| Grid. 


Untuk berpindah ke outline view 
dengan cepat, tekanlah F12. 


Spreadsheet Anda bisa dimasukkan ke 
dalam presentasi dengan mengakses 
menu Insert |Spreadsheet. Tapi, 
pastikan Anda menggunakan fitur ini 
hanya kalau Anda membutuhkannya. 
Apabila Anda hanya membutuhkan 
tabel statis, Anda dapat meng-copy- 
nya dari writer sebagai gambar. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dg 


12, 


13. 


Anda ingin meng-copy satu slide ke 
dalam dokumen writer. Sayangnya, 
dalam satu slide terdapat banyak 
elemen. Anda bisa memilih semua 
elemen tersebut dan meng-copy-nya. 
Sayangnya, cara ini terkadang gagal 
untuk slide yang mengandung elemen 
kompleks. Ketika di paste di Writer, 
format slide menjadi tidak utuh dan 
berantakan. Sebaiknya, jangan 
lakukan paste biasa di Writer. 
Gunakan paste special dan paste 
sebagai gambar (bitmap). 


Bukalah Format |Modify Layout untuk 
mengubah layout presentasi. Ada 
sebuah layout yang menarik, yaitu 
layout paling kanan bawah. Sebuah 
judul dengan 4 buah OLE object. 


Anda telah menggambar sebuah kotak 
2D dengan tool drawing. Kotak 
tersebut bisa dikenakan berbagai efek 
3D. Caranya adalah, pilih kotak 
tersebut dan akseslah Format | 3D 
Effects. Sebuah dialog akan ditampil- 
kan. Anda juga bisa mengaplikasikan 
semua atribut atau hanya atribut 3D 
dari favourite effect yang Anda pilih. 


14. Shading sangat penting dalam bentuk 


15. 


16. 


17. 


3D. Anda bisa memilih untuk meng- 
aktifkan Phong shading, Gouraud 
shading ataupun flat shading. Pilih 
objek Anda dan akseslah Format|3D 
effects. Aktiflah di bagian shading 
(default: kotak ketiga dari kiri) dan 
pilihlah shading yang Anda inginkan. 


Klik sekali pada objek dan akan 
muncul titik-titik hijau di sekitar objek 
yang berguna untuk mengubah ukuran 
atau memindahkan objek tersebut. 
Klik sekali lagi dan titik-titik merah 
yang akan muncul. Titik-titik merah 
tersebut akan membantu Anda untuk 
merotasikan objek. 


StarOffice datang dengan kumpulan 
sangat banyak gallery. Ada gallery 
yang cukup bermanfaat untuk 
menyusun angka-angka. Bukalah 
Tools (Gallery dan carilah di kategori 
3D Effects. 


Masukkanlah sebuah objek 3D Effects 
dari gallery. StarOffice menyediakan 
fasilitas untuk dapat mengubah 
tekstur dari objek tersebut, namun 
tetap mempertahankan bentuknya. 
Caranya sangat mudah. Pilihlah objek 
Anda dan lihatlah ke toolbar. Anda 


63 Table Design:: Tablet — -elx 


File Edit Tools Window Help 


Basa xaoajs 


Field Name Field Type 


Description 


Length 


Test | VARCHAR ) 
Text | VARCHAR J 


Fleld Properties 


Default value | 


Format example 


Os OA LC KOWBBI 


#5 Untitledi - StarOffice 7 
K Table Design:: Table1 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


& Perancangan tabel di StarOffice. 


www.infolinux.web.id 


18. 


19. 


20. 


21: 


22. 


23. 


dapat mengganti jenis tekstur menjadi 
Bitmap, Color, Gradient, Hatching, 
atau Invisible. Di sebelah kanan dari 
pemilihan tekstur tersebut, Anda akan 
menjumpai anggota dari tekstur 
bersangkutan. 


Harap diperhatikan bahwa sebagian 
besar efek yang ingin dikenakan pada 
teks mengharuskan teks tersebut 
merupakan elemen drawing, bukan 
sekadar teks biasa. 


Ingin membuat objek drawing text 
yang lebarnya tetap betapapun 
panjang dari teks tersebut? Tahan 
lama icon berlogo T di toolbar sebelah 
kiri dan pilihlah icon tengah yang 
berjudul Fit Text to Frame. 


Anda dapat memasukkan chart 
dengan memilih /nsert| Chart. Untuk 
mengubah title dari chart tersebut, 
Anda dapat klik ganda pada title-nya. 


Ingin membuat teks yang bergaya? 
Bisa miring ke sana ke mari seperti 
wordart? Impress menyediakan suatu 
fitur yang mirip dengan Wordart. 
Namanya Fontwork. Fitur ini hanya 
bekerja pada text elemen drawing. 
Jadi buatlah terlebih dahulu dengan 
klik icon berlogo T di toolbar kiri, 
kemudian pilihlah Format |Fontwork. 
Sebuah dialog akan ditampilkan. 
Anda bisa berkreasi dengan 
menyusun bentuk-bentuk sesuai 
keinginan Anda. 


Objek-objek di Impress bisa dikenakan 
efek animasi. Pilihlah objek bersang- 
kutan, dan kliklah icon keempat 
(Animation Effects) dari bawah toolbar 
kiri. Ada animasi yang hanya bisa 
diterapkan untuk text, ada yang untuk 
objek drawing atau gallery. Anda bisa 
menampilkan preview dari efek 
tersebut. 


Ingin membuat sebuah objek hilang 
ketika diklik? Caranya benar-benar 
mudah. Pilih objek yang ingin 
diberikan efek, dan pilihlah S/ide 

show |Interaction. Sebuah dialog akan 


InroLINUX JULI 2004 61 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ditampilkan. Pilihlah Hide object pada 
Action at mouse click. 


24. Untuk membuat animasi dari 
kumpulan image, pilihlah S/ide 
Show |Animation. Kemudian, pilihlah 
gambar dan tambahkan ke dalam 
window Animation tersebut. Tekan 
tombol Create untuk memasukkan 
animasi ke slide. 


25. Untuk mengubah alignment (baik rata 
kiri, kanan, atas, bawah dan sebagai- 
nya), Anda bisa mempergunakan efek 
alignment yang telah disediakan. Pilih 
objek yang ingin diubah alignmentnya, 
dan kliklah tombol ketujuh (Alignment) 
dari bawah toolbar kiri. 


StarOffice Database 
Component 

Banyak pihak yang bertanya-tanya, 
kenapa Star Base dihilangkan. Pada 
kenyataannya, Star Base tidak pernah 
hilang kemana-mana. Jiwa Star Base kini 
menyatu bersama jiwa StarOffice. Karena 
kemampuan database bisa didapatkan dari 
setiap komponen StarOffice itu sendiri. 
Sebagai contoh, di Writer, Anda bisa 
menggunakan database. Di Calc pun bisa. 
Lantas, kalau Star Base tidak pernah 
hilang, apakah kita masih bisa meng- 
gunakan file .SDB kita yang dibuat oleh 
Star Base di masa lalu? Bisa. 

Beberapa tip seputar database di 
StarOffice akan memperlihatkan betapa 
StarOffice jauh lebih matang dan berpikiran 
ke depan dibandingkan dengan Microsoft 
Office yang mengusung konsep pemisahan 
aplikasi database. 


1. Apabila ada yang bertanya dimanakah 
aplikasi database di StarOffice, bukalah 
Writer dan akseslah 7ools (Data 
Sources. Sebuah dialog akan muncul, 
dan itulah aplikasi database StarOffice. 
Dialog tersebut adalah pintu gerbang 
untuk mengakses fungsional database 
di StarOffice. 


2. StarOffice bisa menjadi client yang 
cukup baik untuk database server 
Oracle, dengan bantuan JDBC 
ataupun ODBC. 


62 InroLINUX JULI 2004 


Bicara database, kita selalu berbicara 
mengenai data source. Kita tidak 
mengenal nama database server, 
host, file, dan sebagainya. Kita 
mengenalnya sebagai data source. 
Sebuah data source bisa berisikan 
informasi nama database server, 
tipenya, lokasi, dan informasi- 
informasi lainnya. 


Untuk menggunakan file .SDB yang 
dibuat oleh Star Base, kita perlu 
mengimportnya terlebih dahulu. 
Akseslah File |Autopilot StarOffice 5.2 
Database Import. 


Untuk membuat data source baru, 
bukalah Tools |Data sources dan 
kliklah tombol New data source. Pada 
bagian General, Anda bisa mengisikan 
nama, database type dan data source 
URL. Klik tombol App/y untuk 
mengaplikasikan perubahan. 


Untuk menghapus sebuah data 
source, klik kanan data source yang 
bersangkutan dan pilih Delete data 
source. Entrinya tidak akan langsung 
hilang, namun akan ditandai dengan 
sebuah tanda silang merah. Klik 
tombol Apply untuk mengaplikasikan 
perubahan. 


Anda dapat mempergunakan koneksi 
ODBC (terutama bagi pengguna 
StarOffice di Windows) yang ada saat 
ini dengan memilih ODBC sebagai 
database type. Pada Data Source URL 
di tab General, Anda dapat memilih 
koneksi ODBC yang ada saat ini. 


Bagaimana bekerja dengan database 
server MySOL? Buat data source 
baru dan berikan nama yang 
bersesuaian. Pada database type, 
pilihlah MySOL. Kemudian, pindahlah 
ke tab MySOL. Anda bisa memilih 
untuk menggunakan koneksi 
MyODBC yang tersedia atau 
menggunakan konektor lainnya. 
Apabila menggunakan konektor lain, 
pastikan Anda mengisi Data Source 
URL dengan benar. Masukkan juga 
username dan pastikan Anda 


www.infolinux.web.id 


10. 


11. 


12. 


13. 


mengaktifkan pilihan Password 
reguired apabila database diproteksi 
dengan password. Klik tombol Apply 
setiap saat untuk mengaplikasikan 
perubahan. Setelah informasi diisi 
dengan benar, Anda dapat berpindah 
ke tab Tables untuk bekerja dengan 
tabel. Password prompt akan 
ditampilkan sebelumnya. 


Pada kenyataannya, StarOffice dapat 
bekerja dengan hampir semua tipe 
database yang ada di dunia ini. 
Bandingkan dengan MS Access. 
Perbandingannya bagaikan langit dan 
bumi. Kuncinya, apabila database 
tersebut Windows Centric (khusus 
untuk Anda yang menggunakan 
StarOffice di Windows), pastikan ada 
driver ODBC untuk database tersebut. 
Apabila ada, maka buat entri terlebih 
dahulu di OBDC dan Anda tinggal 
menggunakannya di StarOffice. Untuk 
dukungan driver yang luas, Anda juga 
bisa mempergunakan JDBC. Kini, 
tersedia JDBC driver untuk hampir 
semua database server populer. 


Anda memiliki banyak file CSV? Pilih 
database type Text dan bekerjalah 
dengan CSV-CSV Anda. 


Apabila Anda menggunakan 
StarOffice, Anda telah bisa 
mempergunakan database server 
canggih Adabas. Namun, jangan lupa 
menginstallnya terlebih dahulu. 
Adabas adalah database server 
canggih luar biasa yang sangat dapat 
diandalkan. 


Untuk membuat tabel baru, aktiflah di 
tab Tables. Klik tombol paling kiri 
untuk membuat tabel dalam design 
view. Selesai mendesain, pindahlah ke 
tab general dan barulah kembali ke tab 
Tables. Tab tables tidak akan di- 
refresh otomatis dalam waktu cepat. 


Untuk membuat primary key, klik 
kananlah penanda baris di design view 
untuk field yang bersangkutan dan 
pilihlah Primary key dari popup yang 
ditampilkan. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


14. StarOffice secara native dapat 
membuat file .DBF. Caranya mudah 
sekali. Buat data source baru dan 
pilihlah dBase sebagai database type. 
Pada data source URL, tentukan 
direktori tempat file-file .DBF akan 
disimpan, dan buatlah tabel seperti 
biasa. 


15. Untuk melakukan indexing pada tabel 
dBase, pilihlah Tools |Index Design 
ketika Anda sedang berada pada 
pembuatan tabel design view. Anda 
dapat memilih field mana saja yang 
ingin diindex beserta metodenya. 


16. Pengguna StarOffice di Windows 
dapat membuat .MDB baru selama 
tersedia driver ODBCnya. Bedanya, 
pada saat pembuatan data source 
name ODBC, pilihlah Create database 
dan bukan choose database. 


17. Seberapa jauh kompatibilitas file-file 
MDB di StarOffice? Sebatas data. 
Artinya, Anda dapat tetap membaca 
tulis tabel MDB, namun guery, form, 
report, dan lainnya tidak akan dikenali. 


18. Selain membuat tabel, Anda juga 
dapat membuat Ouery. Pindahlah ke 
tab Oueries. Harap diperhatikan, 
khusus pengguna StarOffice yang 
bekerja dengan file .MDB, guery yang 
dibuat tidak akan terbaca oleh 
Microsoft Access. Klik tombol paling 
kiri di tab Oueries untuk membuat 
guery dalam design view. Tampilan- 
nya akan sama persis dengan tam- 
pilan MS Access. Untuk menjalankan 
guery, kiklah tombol paling kiri 
toolbar pembuatan guery dalam 
design view. 


19. Bagaimanakah menyimpan data ke 
dalam suatu tabel? Cara termudah 
adalah membuat guery dan 
mengisikan data ke dalam guery, 
kemudian menyimpan record dan 
guery tersebut. 


20. Relation dapat dibuat di dalam suatu 
guery, sama seperti MS Access. 
Tampilannya juga mudah untuk 


digunakan. Sama persis seperti 
Access. 


21. Bagi Anda yang lebih menyukai 
perintah SOL langsung, pada tab 
Oueries, pilihlah tombol kedua dari kiri. 
Anda dapat mengetikkan perintah- 
perintah SOL dan setelah itu klik 
tombol paling kiri toolbar untuk 
menjalankannya. 


22. Apakah StarOffice mendukung 
reporting? Jelas. Walaupun report akan 
disimpan sebagai file Writer dan tidak 
terintegrasi dengan Data Sources. 
Pilihlah File /Autopilot (Report. Anda 
akan menjumpai sebuah wizard 
pembuatan laporan yang mudah. 


23. Sama seperti Report, StarOffice juga 
mendukung pembuatan form. 
Akseslah File |Autopilot |Form dan 
Anda akan menjumpai sebuah wizard 
pembuatan form yang mudah. 
Sayangnya, form yang dapat dibuat 
adalah form yang sederhana. Namun, 
basic control untuk form telah 
disediakan. Anda tidak dapat dengan 
mudah menambahkan kontrol-kontrol 
UI di dalam form tersebut. 


24. Tertarik untuk membuat form 
superinteraktif? Bisa saja. Gunakan 
dialog editor dan gunakan macro. 
Rumit, tapi StarOffice mampu 
melakukannya. 


25. Pengaturan data source selanjutnya 
bisa Anda lakukan di 7oo/s | Options. 


StarOffice adalah office suite yang 
sangat menarik. Zaman dahulu kala ketika 
StarOffice masih selambat bekicot, kita 
mungkin bisa mengatakan bahwa 
StarOffice tidak enak untuk digunakan. 
Namun, hari ini, StarOffice adalah office 
suite luar biasa. Sangat layak untuk 
diandalkan dan digunakan di lingkungan 
kerja nyata. Selain tips, StarOffice juga 
datang dengan dokumentasi yang sangat 
terstruktur. Sampai di sini dulu tip-tip 
StarOffice untuk StarOffice, Writer, Calc, 
Impress dan database. Selamat mencoba!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


Tip dan Trik Penggunaan StarOffice 7 


IKLAN 


InroLINUX JULI 2004 63 


Internet Murah via GPRS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Internet Murah via GPR 


Linux dapat digunakan untuk mengakses Internet dengan modem berupa 
ponsel. Berikut ini petunjuk praktis koneksi via GPRS melalui salah satu 
operator GSM. Saat ini, biayanya hanya Rp25.000 per bulan dengan 


waktu tak terbatas. 


nternet telah menjadi tulang punggung 

penyebaran informasi yang sangat 

cepat. Proses pencerdasan kehidupan 
bangsa salah satunya dapat dilakukan 
melalui media ini. Berbagai macam 
pengetahuan tersedia hanya dengan 
melakukan aktivitas browsing pada 
berbagai situs yang menyediakan informasi 
ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 
Terlepas dari ekses negatif yang 
ditimbulkan, Internet diyakini mampu 
menjembatani kesenjangan ilmu 
pengetahuan dari negara-negara maju 
dengan negara-negara berkembang. 

Kendala yang dihadapi pemakai Internet 
di Indonesia adalah masalah koneksi dan 
biaya koneksi. Koneksi yang kurang 
reliabel dan biaya yang mahal adalah suatu 
masalah yang sulit dipecahkan, ibaratnya 
bagaikan pisau bermata dua atau yang 
lebih sadis lagi bagaikan buah simalakama. 
Jika kita menginginkan koneksi yang lebih 
reliabel imbasnya pada biaya yang mahal 
begitu juga sebaliknya jika kita 
menginginkan koneksi yang murah, 
koneksi Internet kita kurang reliabel. 

Untuk itu, optimasi penggunaan 
internet sangat diperlukan sedemikian rupa 
sehingga dapat mereduksi kendala-kendala 
tersebut. Untuk suatu perusahaan atau 
lembaga tertentu yang terus-menerus 
melakukan koneksi ke Internet dengan 
berlangganan ke ISP tertentu, maka 
penggunaan Proxy dapat membantu untuk 
optimasi penggunaan Internet pada 
jaringan yang kurang reliabel. 

Bagaimana halnya dengan koneksi 
internet hanya untuk kebutuhan pribadi, 
yang mana tidak selalu terhubung ke 
Internet? Pada umumnya pengguna 
rumahan melakukan koneksi Internet 
secara insidental. Salah satu pilihan dari 
sekian banyak pilihan adalah 
menggunakan koneksi dja-up dengan 
menggunakan /ine telpon. Namun, biaya 


64  InroLINUX JULI 2004 


akses Internet dengan dial-up masih 
tergolong mahal, koneksinya pun kurang 
reliabel. Salah satu penyebab mahalnya 
koneksi dial-up adalah mahalnya pulsa 
lokal di negara kita. Biaya per jam koneksi 
internet dengan line telpon (dial-up) adalah 
sekitar Rp10.000/jam. 

Bagaimana kita mensikapi hal tersebut? 
Untuk saat ini sebenarnya kita dapat 
mengakali kendala tersebut dengan 
memanfaatkan teknologi layanan nirkabel 
pada handphone dengan GPRS (General 
Packet Radio Services) untuk melakukan 
koneksi internet. Namun, tidak semua 
operator GSM bermurah hati memberikan 
tarif flat untuk koneksi dengan GPRS. 
Operator CDMA pun tak ketinggalan 
dengan koneksi yang lebih bagus, tetapi 
setahu penulis belum ada yang 
menerapkan tarif flat. 

Hingga tulisan ini dibuat operator GSM 
yang memberikan tarif flat untuk koneksi 
dengan GPRS hanya Indosat/Satelindo 
GSM dengan Matrix Sim Card-nya, ini pun 
terbatas untuk daerah Jabotabek dan 
beberapa kota besar. Hanya dengan uang 
Rp25.000/bulan (belum termasuk 
abonemen) kita bisa melakukan koneksi 
internet unlimited (waktu tak terbatas). 
Namun kendala masih muncul, yaitu 
koneksi yang kurang reliabel. Akan tetapi, 
bisa diakali dan kita cukup terhibur dengan 
biayanya yang sangat murah. 


Tujuan 

Tujuan dari tutorial ini tidak terkait dengan 
upaya promosi. Penulis tidak terkait 
langsung dengan operator selular ataupun 
vendor HP yang digunakan dalam tutorial 
ini. Tujuan utama dari tutorial ini adalah 
untuk memberikan solusi hemat koneksi 
internet untuk pribadi (pelajar, mahasiswa, 
atau perorangan secara umum) atau suatu 
kelompok kecil (kost, group, dan 
sebagainya). Sehingga proses pencerdasan 


www.infolinux.web.id 


kehidupan bangsa sedikit demi sedikit 
dapat dimulai. 


Peralatan yang diperlukan 
Untuk melakukan koneksi Internet dengan 
GPRS diperlukan peralatan sebagai berikut: 
1. Komputer dengan sistem operasi Linux. 
2. Ponsel (buit-in modem, mendukung 
GPRS paling tidak kelas 8, contoh 
Siemens S45, ME45, C55, M55, Nokia 
8310, 3100, 3200, dan lain-lain). 

3. Matrix Indosat/Satelindo GSM SIM 
CARD (yang digunakan dalam tutorial 
ini). Bisa juga menggunakan SIM CARD 
lain seperti IM3, Simpati, dan 
sebagainya dengan tarif berkisar antara 
Rp 20-30/KB (tentu saja yang ini mahal). 

4. Irda atau kabel data (pada tutorial ini 
digunakan IRDA Tekram IR 210B serial 
dongle). 


Instalasi dan konfigurasi 
Linux 

Untuk instalasi di Linux (pada tutorial ini 
digunakan IRDA Tekram Ir 210B serial 
dongle # HP Siemens S45 -# Kartu Matrix 
GSM) diperlukan software tambahan, 
seperti irda-utils, semxx dan KPPP (bisa 
juga dengan wwdial ataupun script ppp). 
Distro yang pernah diujicobakan adalah 
Redhat 9.0, Fedora Core 1.0, SuSE 9.0 
dan Mandrake 9.2. Kesemuanya berjalan 
dengan baik. Untuk distro selain yang 
tertulis seharusnya dapat berjalan dengan 
baik pula. 

Contoh-contoh dalam tutorial ini 
menggunakan Red Hat 9 atau Fedora core 
1, tidak lain karena penulis lebih familiar 
dengan distro ini. Untuk distro lain tinggal 
menyesuaikan saja perintah-perintahnya, 
hampir sama jika distro yang anda 
gunakan rpm-based seperti Mandrake, 
SuSE dll. Jika distro yang anda gunakan 
bukan rpm-based seperti debian (gunakan 
apt-get nya yang powerful) atau 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


slackware dan lainnya, gunakan program 
manajemen paket yang disediakan oleh 
distro tersebut. 

Langkah pertama, lakukan pengecekan 
apakah irda-utils sudah terinstalasi pada 
mesin Linux Anda, dengan menggunakan 
perintah sebagai berikut: 

Iwiyana@xtfree xfreel$ rpm -ga | grep 
irda-utils 


Jika muncul keluaran seperti berikut ini: 
irda-utils-0.9.14-9 


maka irda-utils sudah terinstall di Linux box 
anda. Jika belum, maka lakukan instalasi 
irda-utils, untuk distro Redhat 9.0, 
Mandrake 9.2, dan SuSE 9.0, irda-utils 
sudah terdapat pada CD instalasinya. 
Untuk menginstalasinya gunakan perintah 
sebagai berikut: 


@ Jadi root terlebih dahulu: 

Iwiyana@xfree xfreel$su 

password : (masukkan password root anda) 
Iroot@xfree xfreel# rpm -ivh irda-utils- 
0.9.14-9.1386.rpm 


Setelah instalasi selesai maka akan ada 
program-program seper: irattach, irdaping 
dan irdadump. Yang paling penting dari 
program-program tersebut adalah irattach, 
yang akan berguna untuk mengenali device 
irda anda. Untuk Irda tekram ir 210 B serial 
dongle, cara mengaktifkannya adalah 
dengan menggunakan perintah: 
Iroot@xfree xfreel# modprobe tekram 


Mengaktifkan irda tekram ir 210B serial 
dongle dengan irattach (sesuaikan serial 
port irda anda, COM1 di windows sama 
dengan /dev/ttySO, COM2 sama dengan / 
dev/ttyS1 dan seterusnya). 

Iroot@xfree xfreel# /usr/sbin/irattach / 
dev/ttyS1 -d tekram 
11 Tue Nov 9 15:30:55 1999 Dag Brattli 


Jangan melakukan perintah ini lebih 
dari satu kali karena akan menyebabkan 
serial port Anda tidak bisa digunakan, 
kecuali Anda me-reboot Linux box Anda. 
Cek apakah irda sudah dikenali dengan 
perintah: 

Iroot@xfree xfreel# tail -f /var/log/ 
messages 


Pastikan ada baris yang menyatakan: 
Apr 14 19:49:08 xfree kernel: IrDA: 
Registered device irda0 

Apr 14 19:49:08 xfree /etc/hotplug/ 
net.agent: assuming irda0 is already up 
Apr 14 19:49:09 xfree irattach: Starting 
device irda0 

Apr 14 19:49:09 xfree irattach: 
executing:'echo xfree » /proc/sys/net/ 
irda/devname' 


Agar tiap kali menggunakan Linux box 
secara otomatis akan mengenali irda 
tekram Anda, maka tambahkan baris 
berikut di /etc/rc.local: 

Iroot@xfree xfreel# vi /etc/rc.local 


Kemudian tekan tombol i atau insert dan 
tambahkan baris berikut: 
Modprobe tekram 
irattach /dev/ttyS1 -d tekram 


Setelah selesai, tekan tombol Esc dan 
diikuti »wg untuk menyimpan perubahan 
dan keluar dari editor vi. Dengan tambahan 
baris ini maka secara otomatis Linux box 
anda ketika dinyalakan akan mengenali irda 
tekram anda, jadi anda tidak perlu 
mengetikkan perintah di atas lagi. 

Langkah kedua adalah melakukan 
instalasi semxx. Scmxx sebenarnya 
adalah program untuk koneksi hp 
siemens dengan Linux box Anda yang 
dibuat oleh Hendrik Sattler. Program ini 
pernah diujicobakan di HP Nokia 3100 
oleh penulis dan ternyata dapat berjalan 
dengan baik pula. Download program 
scmxx dari alamat: http://www.hendrik- 
sattler.de/semxx/download.html 
dapatkan versi terbarunya, dan cari yang 
versi rpm biar mudah instalasinya. 
Kemudian lakukan instalasi dengan 
perintah: 

Iroot@xfree xfreel# rpm -ivh scmxx- 
0.6.4-1.1386.rpm 


Baca manualnya untuk menjalankan 
scmxx, lakukan inisialisasi modem hp anda 
dengan perintah: 

Iroot@xfree xfreeJ# scmxx -i 


Secara default device infra red yang 


digunakan adalah /dev/ircommO. Jika Anda 
menggunakan kabel data serial, gunakan 


www.infolinux.web.id 


Internet Murah via GPRS 


perintah ini: 
Iroot@xfree xfreel# scmxx -d /dev/ttySx -i 


Dengan perintah ini seharusnya program 
scmxx akan melakukan inisialisasi terhadap 
modem ponsel Anda dengan menampilkan 
informasi-informasi yang berhubungan 
dengan device modem ponsel Anda. 
Sampai di sini Anda sudah siap dengan irda 
dan modem ponsel Anda. 

Buat simbolik link /dev/ircommO kepada 
/devimodem dengan perintah: 

Iroot@xfree xfreel# In -sf /dev/icommO0 / 
dev/modem 


Koneksi Internet dengan 
KPPP 

Langkah ketiga adalah konfigurasi KPPP 
untuk koneksi Internet (dipilih kppp dengan 
alasan kemudahan penggunaan 
dibandingkan dengan script ppp). Langkah 
awal adalah setup kppp Anda untuk 
koneksi ke Internet via GPRS. Pada saat 
tampilan awal kppp, tekan tombol setup 
dan pilih setup secara manual (Dialog). 
Pada bagian tab account, tekan tombol 
new kemudian muncul tampilan seperti 
pada Gambar 1. 

Langkah-langkah setup kppp untuk 
koneksi internet dengan GPRS Matrix 
adalah sebagai berikut (lihat Gambar 1): 
1. Pada bagian “Connection name” isikan 

nama koneksi Anda misalnya Matrix. 
2. Tekan tombol “Add” untuk mengisikan 

nomor dial ke Internet, kemudian isikan 

dengan “99” “14 
3. Pada bagian “Authentication” pilih 

Script-based, karena untuk Matrix Sim 

Card tidak memerlukan user name dan 


New Account KPPP, x, 


Dial |iPp | Gateway | DNS | Login Script | Execute | Accounjs«|» 


Connection name: (Matrix 


Phone number: 499-611 Add. 


Authentication: Script-based “ 


xl Store password 


Customize pppd Arguments... 


Ik OK | X cancel 


& Gambar 1. New account dengan KPPP. 


InroLINUX JULI 2004 65 


Internet Murah via GPRS 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


KPPPGonfigurationgKPPP, 


Device Iitodam TTerapn eP» 


Modem device: /dev/modem - 


Elow control: 

Line termination: CR “ 
Connection speed: | 57600 “ 
Use lock file 

Modem timeout: 

Ta Ne ——— 3 60 sec|£ 


X cancel 


& Gambar 2. Setting device KPPP. 


password untuk koneksi ke Internet 
melalui Indosat/Satelindo. Hal ini berbeda 
dengan IM3, karena IM3 memerlukan 
user name dan password untuk koneksi 
ke Internet. Untuk lebih jelasnya hubungi 
langsung operator Sim Card Anda. 

4. Klik OK. 

5. Tekan tab Device seperti tampak pada 
Gambar 2. 

Pada bagian “Modem device" isikan / 
dev/modem jika anda menggunakan 
kabel data isikan /dev/ttySO (sesuaikan 
dengan letak kabel data Anda pada 
serial port). Pada bagian “Flow control” 
isi dengan none, dan pada “Line 
termination” pilih CR. Bagian “Connec- 
tion speed” isi dengan baud rate modem 
ponsel Anda misalnya 57600. 

6. Tekan tab “Modem" sebagaimana 
terlihat pada Gambar 3 dan tekan 
tombol “Modem Commands” kemudian 
tambahkan pada initialisation string 1 
at-#-cgdcont —1,"ip”, satelindogprs.com" 

7. Setelah selesai tekan OK, lalu tekan 
“Connect” pada KPPP untuk memulai 
koneksi ke Internet via gprs. Anda tidak 
perlu memasukkan user dan password 
untuk koneksi via GPRS Matrix. Lihat 
Gambar 4. 


Setting koneksi Internet 
dengan wvdial 

Alternatif selain KPPP adalah konfigurasi 
akses Internet dengan menggunakan 
wwdial. wvdial merupakan salah satu 


66  InroLINUX JULI 2004 


program koneksi Internet di Linux yang 


mudah dan berbasis teks, jadi lebih ringan. 


Langkah pertama adalah mengedit file 
konfigurasi wvdial /etc/wvdial.conf 
(gunakan vi atau editor lainnya). 
Iroot@xfree xfreel# vi /etc/wvdial.conf 


IDialer Defaults| 

Modem - /dev/modem 

Baud - 57600 

Init1 - at#cgdcont-1,”ip”, 
"satelindogprs.com" 

Init2 - ATOO V1 E1 S0-0 &C1 &D2 
#FCLASS-0 

ISDN - 0 

Modem Type - Analog Modem 
Phone - “99"##1# 

Username -"" 

Password - 


”n 


Setting wvdial mirip dengan KPPP, 
bahkan jauh lebih mudah dan sederhana. 
Itulah powertfull-nya dunia teks, hanya 
sekali edit lancar urusan. Kemudian 
jalankan wwdial: 

Iroot@xfree xfreel# wvdial 

—? WwDial: Internet dialer version 1.53 
—? Initializing modem. 

—2? Sending: at-cgdcont-1,”ip”, 
"satelindogprs.com" 
at#-cgdcont-—1,“ip”,satelindogprs.com" 
OK 

—2 Sending: ATOO V1 E1 SO-0 &C1 
&D2 #FCLASS-0 

ATOO V1 E1 S0-0 &C1 &D2 
#FCLASS-0 

OK 

—2? Modem initialized. 

—2 Sending: ATDT"99"""1# 

—? Waiting for carrier. 
ATDT"994"#1# 

CONNECT 

SM) IUP) 
PPMPI 6) ENWS: HI OB#) 90” T 


—2 Carrier detected. Waiting for prompt. 


MAH) -ISYPI 3) P3) 
PYMPI 0) ENWS: #1 BH) 90” T — 
—? PPP negotiation detected. 

— 2? Starting pppd at Sun May 2 
10:27:41 2004 

—2 pid of pppd: 12863 


Nah, itulah tampilan dari wvdial jika 
tersambung ke internet. 


www.infolinux.web.id 


Konfigurasi akhir 

Setelah konfigurasi tahap tiga selesai, 
saatnya mencoba sambungan ke Internet. 
Buka browser Anda dan coba arahkan ke 
suatu situs, misalnya http.//infolinux. 
web.id. Masih belum tersambung? Cek 
pada bagian detail dari grafik KPPP Anda, 
apakah menunjukkan aktivitas? Jalankan 
“Isbin/ifconfig” untuk mengetahui alamat 
IP yang didapat dari Matrix. Jalankan pula 
“Isbin/route -n” untuk melihat apakah 
gateway sudah didapatkan. Jika gateway 
belum ada, tambahkan gateway sesuai 
dengan alamat IP p-t-p (point to point) 
yang terlihat saat menjalankan “/sbin/ 
ifconfig”. 

Menurut pengalaman penulis, agar 
dapat tersambung ke Internet, arahkan 
gateway Linux box Anda ke alamat IP 
192.168.254.254, yang merupakan p-t-p 
dari Matrix. Bisa juga alamat yang Anda 
dapatkan berbeda. Ganti 192.168.254. 
254 dengan alamat yang Anda lihat, 
misalnya 10.11.3.5. 

Iroot@xfree xfreel# /sbin/route add 
default gw 192.168.254.254 


Terakhir, lihat isi file /etc/resolv.conf, 
apakah sudah berisi alamat server DNS 
(misalnya nameserver 202.152.0.2). Jika 
belum, edit file tersebut dengan editor vi 
atau yang lain dan isi baris pertama dengan 
pernyataan ini: 
nameserver 202.152.0.2 KAN 


Sri Wiyana (Wiyana @linuxmail.org) 


Accounts | Device 


Wait for dial tone before dialing 


Busy wait: 
C7 0 sec ai 
Tu, TN Main ai Il Laku 


Modem volume: 


& Gambar 3. Tab modem KPPP. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Internet Cepat via CDM : 


Linux juga dapat digunakan untuk mengakses Internet melalui ponsel 
CDMA. Tutorial ini menunjukkan kemudahan setup dengan modus teks 
pada dua distro Linux, Gentoo dan Fedora. 


engan hadirnya layanan telepon 
D wireless CDMA memungkinkan 

kita untuk memiliki akses Internet 
berkecepatan lumayan tinggi, dengan 
infrastruktur yang minim. Beberapa ponsel 
CDMA telah dilengkapi dengan kabel data 
USB untuk koneksi ke komputer. Pemilihan 
ponsel dengan kabel data yang mendukung 
sistem operasi GNU/Linux, agak sulit 
dikarenakan minimnya referensi. 

Dengan googling kita bisa memperoleh 
informasi bahwa secara garis besar ada dua 
macam kabel data usb yang banyak 
digunakan handphone CDMA. Pertama 
yang true usb, yang berkomuniksai 
menggunakan usb protocol dari komputer 
ke handphone. Tipe kedua menggunakan 
seriak-to-usb adapter yang built-in dalam 
kabel. 

Setelah melihat-lihat dokumentasi 
kernel, dukungan untuk serial-to-usb 
adapter di Linux kernel lebih menjanjikan. 
Untuk itu penulis memilih handphone yang 
memiliki kabel data yang kemungkinan 
besar menggunakan built in usb-to-serial 
adapter. Pada kesempatan ini penulis 
menggunakan jaringan telepon Flexi dengan 
ponsel Sanex SC-7080. 


Persiapan sistem Linux 
Pada umumnya, kernel distro Linux yang 
ada dewasa ini sudah dikompilasi dengan 
dukungan driver usb-to-serial adapter. 
Penulis sudah mencoba distro Gentoo 
Linux dan Fedora Core 1. Kedua distro ini 
by default sudah memberikan dukungan 
driver usb-to-serial adapter. Apabila sistem 
Linux anda belum mendukung driver usb- 
to-serial adapter anda bisa melakukan 
kompilasi kernel sendiri. Anda harus 
mengaktifkan dukungan usb, kemudian 
usb serial dan pilih serial support untuk 
PL2303. 

Sebagian besar distroLinux yang baru 
juga sudah mengaktifkan hotplug. 
Sehingga secara otomatis pada saat anda 


sambungkan ponsel usb ke komputer, 
Linux akan me-/oad module-module 
pendukung yang diperlukan. Apabila 
hotplug belum aktif atau sengaja tidak 
anda aktifkan, anda dapat melakukan 
loading module-module secara manual 
berikut ini: 

#modprobe usbcore 

#modprobe usb-uhci 

#modeprobe usbserial 

#modeprobe p1l2303 


Untuk distro Gentoo Linux, Anda 
memiliki pilihan untuk mengaktifkan hotplug 
ataupun memasukan module-module yang 
ingin di-load secara otomatis dalam file 
konfigurasi /etc/modules.autoload.d/kernel- 
2.4. Pilihan distro dan cara load module 
sepenuhnya tergantung Anda. 

Setelah Anda sambungkan ponsel 
CDMA dengan komputer Anda, dan 
module-module yang dibutuhkan sudah di- 
load, Anda dapat memeriksa status koneksi 
usb dengan perintah sebagai berikut: 
#dmesg |tail 


Apabila sistem Anda sudah 
terkonfigurasi dengan benar, akan Anda 
dapatkan hasil kurang lebih sebagai berikut: 
hub.c: new USB device 00:07.2-2, 
assigned address 3 
usb.c: USB device 3 (vend/prod 0x67b/ 
0x2303) is not claimed by any active 
driver. 
usb.c: registered new driver serial 
usbserial.c: USB Serial support registered 
for Generic 
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4 
usbserial.c: USB Serial support registered 
for PL-2303 
usbserial.c: PL-2303 converter detected 
usbserial.c: PL-2303 converter now 
attached to ttyUSBO (or usb/tts/0 for 
devfs) 

p/2303.c: Prolific PL2303 USB to serial 
adaptor driver v0.9 


www.infolinux.web.id 


Internet Cepat via CDMA 


Dari log dmesg di atas dapat kita lihat 
bahwa kabel data Sanex SC-7080 
menggunakan Prolific PL2303 dan 
disupport dengan baik di Linux. Kabel data 
kita sudah tersambung ke device berikut: 

1. Untuk Fedora ada di /dev/ttyUSBO 
2. Untuk Gentoo Linux ada di /dev/usb/ttsO 


Sekarang kita tinggal melakukan konfi- 
gurasi PPPD untuk melakukan koneksi ke 
internet. Pastikan bahwa kernel anda sudah 
mendukung PPP. Sebagian besar distro 
Linux sudah dikompilasi dengan support 
PPPD. Jika belum, Anda dapat mengaktif- 
kannya dan melakukan kompilasi kernel 
sendiri. 


Konfigurasi PPPD 

Sebelum melakukan konfigurasi pppd, kita 
pastikan dulu file-file pendukung sudah 
tersedia di sistem anda. Berikut adalah file- 
file yang kita butuhkan: 

. pppd ada di /usr/sbin/pppd 

. chat ada di /usr/sbin/chat 

. grep ada di /bin/grep 

. date ada di /bin/date 

. awk ada di /binfawk 

. killall ada di /usr/bin/killall 


Do DP WN — 


Untuk mengetahui dan menyesuaikan 
lokasi dari file-file tersebut di sistem, anda 
bisa menggunakan perintah which Xnama 
file». Apabila file-file tersebut belum ada, 
anda dapat menginstalasinya. Untuk 
Fedora, anda bisa menggunakan fasilitas 
Add/Remove Program. Untuk Gentoo, 
anda bisa menggunakan perintah emerge 
search untuk mencari paket yang perlu 
diinstal. 

Sebelum anda melakukan konfigurasi 
pppd pastikan bahwa handphone sanex 
anda sudah terkonfigur dengan benar. 
Untuk Sanex SC7080 setting Data Service 
harus di set ke Packet. Untuk selengkapnya 
Anda bisa melihat di petunjuk yang ada 
pada CD kabel data. 


InroLINUX JULI 2004 67 


Internet Cepat via CDMA 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Prinsip kerja dari pppd di Linux adalah 
sebagai berikut: 

1. pppd daemon melakukan konfigurasi 
serial port yang akan digunakan. ( /dev/ 
ttyUSBO atau /dev/usb/tts/0). 

2. pppd menjalankan program chat untuk 
melakukan koneksi ke provider. Program 
chat ini akan melakukan inisialisasi 
modem, kemudian dial ke provider. 
Untuk Flexi, dial ke nomor #777. Setelah 
itu, chat akan menunggu konfirmasi 
sambungan ke provider (CONNECT). 

3. pppd akan melakukan konfigurasi ip 
address, default routing, dan 
menyimpan informasi dns server di file / 
etc/ppp/resolv.conf 


Konfigurasi pppd di atas kita lakukan 
dengan membuat lima file sebagai berikut: 
1. File /etc/ppp/peers/flexi dengan isi 

sebagai berikut: 
noauth 
connect “/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/ 
chat-flexi”" 
Idev/ttyUSBO 
115200 
defaultroute 
noipdefault 
user “telkomnet@flexi" 
remotename flexi 
usepeerdns 


Penjelasan: 

noauth digunakan agar peer kita (flexi) gak 

usah otentikasi ke kita. 

@ connect “/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/ 
chat-flexi”untuk koneksi pakai chat 
dengan konfigurasi ada di /etc/ppp/chat- 
flexi. 

@ /dev/ttyUSBO adalah nama device yang 
kita pakai. untuk Gentoo Linux tulis / 
dev/usb/tts/O. 

@ 115200 artinya kecepatan data dari 
komputer ke ponsel. 

@ defaultroute untuk mengatur koneksi 
ppp ini sebagai default routing kita. 

@ noipdefault berarti kita tidak memiliki ip 
default. 

@ user “telkomnet@flexi” digunakan untuk 
memilih password untuk otentikasi PAP 
yang tersimpan di /etc/ppp/pap-secrets. 

@ remotename flexi digunakan untuk 
memilih password otentikasi PAP yang 
tersimpan di /etc/ppp/pap-secrets. 


68 InroLINUX JULI 2004 


@ usepeerdnsberarti pppd akan meminta 
konfigurasi nameserver dan akan 
menyimpannya di /etc/ppp/resolv.conf. 


Jika ada yang kurang jelas, Anda dapat 
melihat informasi selengkapnya dengan 
perintah “man pppd”. 


2. File /etc/ppp/chat-flexi dengan isi sebagai 
berikut: 

ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' 

ABORT VOICE 

" ATz 

OK-AT-OK ATDT#777 

ECHO ON 

CONNECT " 


Penjelasan: 

Program chat-flexi digunakan untuk 

melakukan koneksi serial ke provider. 

@ ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' 
ABORT VOICEartinya chat akan 
berhenti pada saat menerima kata BUSY 
atau NO CARRIER atau VOICE. 

@ “ ATZberarti chat tanpa menunggu kata 
tertentu akan mengirimkan ATZ ke 
modem. 

@ OK-AT-OK ATDT#777 artinya 
menunggu OK. Jika lama sehinnga 
timeout, akan kirim AT kemudian 
tunggu OK kembali. Jika OK diterima 
akan kirim ATDT#777 (dial ke 
provider). 

@ CONNECT “artinya chat akan 
menunggu CONNECT, jika diterima 
berarto selesai tugasnya. 


3. File /etc/ppp/pap-secrets dengan isi 
sebagai berikut: 
telkomnet@flexi flexi telkom 
Artinya, untuk koneksi ppp ke Flexi 
dengan user “telkomnet@flexi” password 
yang dipakai adalah “telkom”. 


4. File /sbin/start-flexi untuk memulai 
koneksi Internet melalui CDMA Flexi. 

#!/bin/bash 

PPP - /usr/sbin/pppd 

echo Connect ke Flexi ... 

$PPP updetach call flexi 

cp -f /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf. 

flexi-bak 

cp -f /etc/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf 


www.infolinux.web.id 


Penjelasan: 

$PPP updetach call flexi artinya jalankan 
pppd dengan menggunakan konfigurasi / 
etc/ppp/peers/flexi. Jangan detach dari 
terminal sebelum up. 

Jangan lupa mengubah permission 
setting dari file /sbin/start-flexi dengan 
perintah 
# chmod 4x /sbin/start-flexi 


5. File /sbin/stop-flexi untuk menghentikan 
koneksi ke Flexi sekaligus mencatat 
jumlah paket yang telah kita gunakan. 
Ini penting, karena hitungan biaya Flexi 
dengan koneksi ke #777 adalah jumlah 
paket, bukan jumlah waktu seperti ke 
Telkomnet Instan 080989999. 

#!/bin/bash 

STAT - /usr/sbin/pppstats 

GREP - /bin/grep 

LOG - /var/log/flexi-log 

DATE - /bin/date 

AWK - /bin/awk 

KILL - /usr/bin/killall 

TGL — '$DATE “4 9od-Iom- KY 

Io H: YM: IOS" 

RCV- '$STAT -a| $GREP -v IN | $AWK 

“(print $1)” 

SND-'$STAT -a| $GREP -v IN | SAWK 

“(print $7)” 

(( TOT - ($RCV 4 $SND)/1024 )) 

(( REM - ($RCV 4 $SND)51024 )) 

if (( SREM20 )) : then (( TOT-$TOT-#1 )) 

: fi 

(( CHARGE - $TOT"5 )) 

if (( $CHARGE- -0 )) : then (( 

CHARGE —5 )) : fi 

echo $TGL $RCV $SND $TOT $CHARGE 

2» $LOG 

$KILL pppd 

cp -f /etc/resolv.conf.flexi-bak /etc/ 

resolv.conf 

rm -f /etc/resolv.conf.flexi-bak 


Jangan lupa mengubah permission setting 
dari file /sbin/stop-flexi dengan perintah 
# chmod -#x /sbin/stop-flexi 


Pengujian 

Jalankan koneksi Internet melalui flexi 
dengan perintah “start-flexi”: 
Iroot@gita flexil# start-flexi 
Connect ke Flexi ... 

Serial connection established. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Using interface ppp0 

Connect: ppp0 « —» /dev/ttyUSBO 
local IP address 10.67.128.2 

remote IP address 10.67.128.1 
primary DNS address 202.134.0.155 
secondary DNS address 202.134.2.5 


Ping 3 kali ke www.google.com: 
Iroot@gita flexil# ping -c 3 
www.google.com 
PING www.google.akadns.net 
(66.102.7.99) 56/84) bytes of data. 

64 bytes from 66.102.7.99: icmp seg-0 
ttl-236 time-779 ms 
64 bytes from 66.102.7.99: icmp seg-1 
ttl-236 time-759 ms 
64 bytes from 66.102.7.99: icmp seg-2 
ttl-236 time-969 ms 


— www.google.akadns.net ping 
Statistics —- 

3 packets transmitted, 3 received, 076 
packet loss, time 2169ms 

rtt min/avg/max/mdev —- 759.680/ 
836.370/969.983/94.825 ms, pipe 2 


Ping 3 kali ke www.yahoo.com: 
Iroot@gita flexil# ping -c 3 
www.yahoo.com 
PING www.yahoo.akadns.net 
(66.94.230.38) 56184) bytes of data. 
64 bytes from p7.www.scd.yahoo.com 
(66.94.230.38): icmp seg-0 ttl-43 
time-778 ms 
64 bytes from p7.www.scd.yahoo.com 
(66.94.230.38): icmp seg-1 ttl-44 
time-759 ms 
64 bytes from p7.www.scd.yahoo.com 
(66.94.230.38): icmp seg-2 ttl-44 
time-789 ms 


— www.yahoo.akadns.net ping 
statistics —- 

3 packets transmitted, 3 received, 096 
packet loss, time 2268ms 

rtt min/avg/max/Imdev — 759.662/ 
7716.176/789.983/12.567 ms, pipe 2 


Putuskan koneksi internet dari Flexi 
dengan perintah “stop-flexi": 
Iroot@gita flexil# stop-flexi 


Internet Cepat via CDMA 


Lihat log pemakaian untuk mengetahui 
tanggal dan jam, jumlah paket data terkirim 
(bit), data diterima (bit), dan data total 
(kilobit), serta biaya (data total dikalikan 
Rp15,- per kilobit): 

Iroot@gita flexil# tail /var/log/flexi-log 
03-04-2004 08:01:30 5207 4452 10 
150 


Pengembangan lebih 
lanjut 

Dengan memanfaatkan iptables dan traffic 
control, kita dapat memberikan solusi 
koneksi internet secara bersama, dengan 
infrastruktur yang relatif mudah diimple- 
mentasikan, dan dengan tingkat keamanan 
yang terjamin. Bila dilengkapi bandwith 
management yang bagus, solusi ini sangat 
cocok untuk menunjang kebutuhan 
komunikasi data di kantor atau warnet. 

Di samping itu, dengan penarifan yang 
berdasarkan trafik data, kita dapat 
melakukan perhitungan biaya yang lebih 
mudah. Selamat mencoba.t 
P. Kristiana (pkristiana@telkom.net) 


IKLAN 


Emacs, Bukan Editor Teks Biasa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Emacs, Bukan 
Editor Teks Biasa 


Anda ingin mengenal program yang lebih tua dari Linux, yang dibuat 
Richard M. Stallman, pendiri Free Software Foundation? Cobalah Emacs, 
editor teks yang juga dapat digunakan untuk pemrograman, e-mail, ftp, 


telnet, dan game. 


macs mungkin tidak asing di telinga 

Anda. Bagi Anda yang baru saja 

bermigrasi ke sistem berbasis UNIX 
(Linux, BSD, IRIX, Solaris, dan lainnya), 
Emacs bersamaan dengan vi biasanya 
masuk dalam daftar eksplorasi. 

Sebagaimana kebanyakan pendatang 
baru di lingkungan Linux, pada mulanya 
penulis beranggapan Emacs hanyalah 
editor teks saja. Tak jauh berbeda dengan 
notepad-nya MS Windows. Namun 
sebenarnya Emacs adalah editor yang luar 
biasa. 

Emacs, yang dibangun dengan bahasa 
LISP, adalah full-screen editor yang sudah 
sangat matang. Penulis menggunakan 
emacs versi 21.2.1 bawaan Red Hat. 
Penulis berkenalan kali pertama dengan 
versi 19.34b. Nomor versi yang cukup 
besar ini menunjukkan kematangan dan 
kestabilan Emacs (bandingkan dengan 
editor lain yang kebanyakan masih berversi 
di bawah 5). Gerakan open source 
membuat Emacs masih terus 
dikembangkan dan berevolusi sejak awal 
kelahirannya 20 tahun yang lalu. 

Keunggulan Emacs adalah 
keintegrasiannya. Kemampuan Emacs jauh 
lebih tinggi ketimbang sekadar sebagai editor 
teks saja. Emacs memiliki banyak perangkat 
yang bisa digunakan dalam menyelesaikan 
kerja dan menghemat waktu Anda. Dari 
LaTex, pembuatan aplikasi, hingga shell, 
semua diintegrasikan dalam lingkungan 
Emacs. Sekilas kemampuan ini mirip dengan 
aplikasi IDE (Integrated Development 
Environment) lain, namun percayalah Emacs 
bahkan bukan sekadar aplikasi IDE. 

Di balik itu, Emacs memiliki reputasi 
sebagai editor yang sulit untuk dipelajari. 
Inilah yang menjadi momok di kalangan 
pengguna pemula Linux (dan kadang 
tingkat lanjut). Bukan itu saja, Emacs 


70  InroLINUX JULI 2004 


dikembangkan ketika GUI belum 
berkembang seperti sekarang sehingga 
tampilan Emacs tidak begitu menarik. 
Bahkan versi awalnya tidak menyertakan 
menu, baru sejak versi 19.30 Emacs 
menggunakan menu pada interface-nya. 
Tulisan ini bertujuan untuk memberi 
gambaran sejauh mana kemampuan 
Emacs, sebagai pengantar Anda untuk 
berkenalan dengan editor canggih ini. 


Perintah Emacs 

Mungkin kekurangan terbesar Emacs bagi 
sebagian orang adalah tampilannya yang 
tidak user friendly. Emacs dikembangkan 
bukan dalam lingkungan X. Walaupun versi 
terakhir Emacs telah mendukung X dengan 
toolbar dan mouse, pengguna dituntut 
untuk mengenal dan menghafal perintah- 
perintah Emacs. Untuk navigasi kursor ke 
depan satu karakter misalnya, Emacs 
meminta Anda untuk menekan Ctrl-f. 

Perintah-perintah Emacs sebenarnya 
meningkatkan kecepatan pengetikan Anda. 
Bayangkan jika Anda ingin membuka file 
dengan mouse, membutuhkan waktu untuk 
menempatkan pointer diatas menu file. 
Dengan perintah Emacs Anda cukup 
menekan Ctri-x Ctri-f. Hal ini cukup 
menghemat waktu. 

Ibaratkan Anda sebagai pengemudi 
mobil. Mobil melaju dengan kencang, tiba- 
tiba pada jarak 100 meter kucing 
menyeberangi jalan. Secara refleks Anda 
akan menginjak rem, tanpa harus mencari 
letak rem. Hal seperti inilah yang terjadi 
ketika Anda terbiasa menggunakan 
perintah-perintah Emacs. 

Yang harus ditekankan adalah perintah- 
perintah Emacs bukanlah shortcut keys. 
Perintah Emacs dibuat dengan bahasa LISP. 
Bahkan Anda bisa membuat sendiri 
perintah Emacs dengan bahasa ini. 


www.infolinux.web.id 


#indudesiostream» 
Using namespace std: 
Int main() 

( 


coutse”Hello World"c cendi: 
return Oj j 
J 


Dalam perintah Emacs Anda akan ber- 
kenalan dengan istilah tombol contro/ dan 
meta. Control adalah tombol Ctrl pada key- 
board Anda. Meta adalah tombol Esc atau 
Alt. Perintah C-x artinya Ctrl-x, M-x artinya 
Alt-x/Esc-x. Tabel 1 menyajikan perintah- 
perintah navigasi dan pengolahan file. 


Buffer 

Pada dasarnya ketika Anda mengetik pada 
sebuah editor, sebenarnya Anda mengetik 
ke dalam buffer. Baru setelah kerjaan Anda 
disimpan dalam file, editor tersebut 
menuliskan secara fisik ke media 
penyimpanan. 

Oleh karenanya, istilah buffer digunakan 
dalam Emacs. Namun penggunaannya 
mirip dengan menu Window pada aplikasi- 
aplikasi X. Jika Anda memiliki dua 


Tabel 1. Perintah-perintah umum Emacs. 


Perintah Fungsi 


C-#/ MM Maju satu karakter(C:f) / kata 
(V-f) 

C-b / M-b Mundur satu karakter/kata 

Gn Baris selanjutnya 

C-p Baris sebelumnya 

C-a/ M-a — Awal baris/kata 

C-e/ M-e — Akhir baris/kata 

C-x C-f Buka file 

C-x C-s Save buffer 

xx cw Save buffer as 

C-x Cc Tutup Emacs 

Cx2 Memisahkan window 


Tabel 2. Perintah-perintah berhubungan dengan 
buffer. 


Perintah Fungsi 


C-x b Maju satu karakter(C-f) / kata 
(M-f) 

C-x C-b Mundur satu karakter/kata 

C-x k Baris selanjutnya 

C-x s Baris sebelumnya 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dokumen terbuka, Emacs mengenalnya 
sebagai dua buffer. Namun jangan tertukar 
dengan istilah window dalam Emacs. Tabel 
2 menunjukkan perintah-perintah yang 
berhubungan dengan buffer. 


Major Modes 
Ketika Anda ingin menggunakan editor 
untuk menuliskan kode C/C 4 #, Anda 
tentunya menginginkan agar editor tersebut 
memiliki kemampuan untuk mengenal 
karakteristik dan gaya kode C/C 4 4. Seperti 
pembedaaan warna untuk mengindentifikasi 
mana variabel, konstanta, kelas, dan lainnya. 
Juga identifikasi brace (()) agar kode Anda 
semakin terhindar dari kesalahan sintak. 
Emacs hadir dengan berbagai mode 
untuk mendukung kerjaan Anda. Untuk 
programmer C/C 4 # misalnya, ada c- 
mode dan c# #--mode. Mode ini disebut 
dengan Major Modes. Selain itu, ada pula 
Minor Modes yang akan sangat membantu 
sintak dan pekerjaan Anda. Tabel 3 
menunjukan Major Modes apa saja yang 
dapat Anda gunakan. Juga menggam- 
barkan apa saja yang bisa Anda lakukan 
dengan Emacs. 


Mulai bekerja dengan 
Emacs 
Emacs biasanya menjadi aplikasi standar 


kmi emacs@localhostlocaldomain 


File Edit Options Buffers Tools Help 


COeraBa cuKaGu? 


Tabel 3. Major mode Emacs. 


Emacs, Bukan Editor Teks Biasa 


Major Modes Deskripsi 


Fundamental Mode standar Emacs 

Text Mode teks biasa 

Cc Pengeditan dan format source code C 

C4 Pengeditan dan format source code C4 

LISP Pengeditan dan format source code LISP 
FORTRAN Pengeditan dan format source code FORTRAN 
Dired Manajemen file, berguna untuk copy, delete, dan rename file 
Shell Membuka shell pada buffer 

Mail Memformat dan mengirim e-mail 

RMAIL Membaca dan manajemen e-mail yang masuk 
Telnet Membuka koneksi dengan sistem lain 
Ange-ftp Membuka koneksi ftp 


bawaan setiap distro Linux. Anda tinggal 
memanggilnya pada terminal dengan 
perintah: 

#emacs 


atau klik Development |Emacs pada panel. 
Untuk langsung membuka file dapat 
menambah parameter. 

#emacs namafile 


Emacs pun memiliki beberapa parameter 
yang tidak akan dibahas di sini. 


“Hello World" dengan C4- 
pada Emacs 
Ketika memulai Emacs untuk menampilkan 


» 
Xx 


vi- 


GNU Emacs is one component of a Linux-based GNU system 


Important Help menu items: 
Emacs Tutorial 
Emacs FAG 

(Non) Warranty 
Copying Conditions 
Ordering Manuals 


of 2003-02-20 on porky.devel.redhat.com 
Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc. 


1 


NG 


You can do basic editing with the menu bar and scroll bar using the mouse. 


Leam-hy-doing tutorial for using Emacs efficiently 

Freguentiy asked guestions and answers 

GNU Emacs comes with A8SOLUTELY NO WARBANTY 
Conditions for redistributing and changing Emacs 

How to order Emacs manuals from the Free Software Foundation 


This is GNU Emacs 21.2.1 (i386-redhat-linux-gnu, X toolkit, Xaw3d scroll bars) 


& Gambar 1. Window Help emacs. 


Emacs 
For information about the GNU Project and its goals, type C-h C-p. 
J 9 yp' Pp 


www.infolinux.web.id 


informasi bantuan umum (Gambar 1). Pilih 
Major Mode C 4 4 dengan perintah “M-x 
C# #-mode”. Hapus semua teks default 
yang ada sehingga buffer kosong. Mulailah 
mengetik kode berikut: 
#include Siostream » 
using namespace std: 
int main() 
! 

cout X « "Hello World” « « endi: 

return 0: 


) 


Kemudian simpan file dengan perintah 
“C-x C-w". Anda akan diminta untuk 
memasukkan nama direktori dan nama file 
untuk menyimpan buffer itu. Save file pada 
path -— /belajar/hallo.cpp (direktori belajar 
harus sudah ada terlebih dahulu, jika tidak 
Emacs akan menginformasikan path belajar 
tidak ada). 

Selanjutnya buatlah file Makefile 
(pastikan Anda berada pada path yang 
sama dengan hallo.cpp). Buka buffer baru 
dengan perintah “C-x C-f”, masukkan 
nama buffer dengan nama “Makefile" 
(pastikan berada pada path yang sama 
dengan hallo.cpp). Ubah Major Mode ke 
mode make dengan “"M-x makefile-mode”. 
Masukkan kode berikut: 
hallo: hallo.cpp 

C#-# hallo.cpp -o hallo 


Simpan buffer dengan “C-x C-s". 
Langkah terakhir kompilasi hallo.cpp 
dengan “M-x compile”, ketik make. Lihat 
Gambar 2. 

Untuk mengeksekusi aplikasi, Anda 
tidak perlu keluar dari emacs dan 


InroLINUX JULI 2004 71 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Emacs, Bukan Editor Teks Biasa 


(ft emacsfocalhostlocaldomain fa emacs @localhostlocaldomain AA 7 (“i-ia 
File Edit Options Buffers Tools C4 Help File Edit Options Buffers Tools InfOut Signals Help 
& 
OeroOBa LUKKGI? | (ceroass? | 
#includeciost hallo: hallo.cpp Irio@localhost enam)$ 1s -Fl 
ctt hallo.cpp -o hallo total 156 
using namespace std: -IW-r--I-- 1 rio adm 38400 Apr 9 12:20 EforBeg. doc 
D -IW-r--r-- 1 rio adm 11140 Apr 9 12:20 EforBeg. sxw 
int main() -IW-I--I-- 1 rio adm 34710 Apr 9 10:42 gambarl.png 
—EW-r—I—— 1 rio adm 18657 Apr 9 10:51 gambar2.png 
coute« "Hello World" «kendi: -rg-r--r-- 1 rio adm 13575 Apr 9 10:48 gambar3.png 
return 0: SEWKI-KI-K 1 rio adm 13351 Apr 10 08:37 hallot 
s -IW-f--r-- 1 rio adm 98 Apr 9 10:45 hallo.cpp 
-EW-I—-I—— 1 rio adm 92 Apr 9 10:37 hallo.cppw 
-IW-r—r—— 1 rio adm 42 Apr 9 10:37 Makefile 
-ry-r--r-- 1 rio adm 41 Apr 9 10:37 Makefilew 
Irio@localhost enam)$ ./hallo 
Hello World 
1 7 Irio@localhost enam)$ 
5515 "hallo.cpp (Cxx Abbrev)--L5--AI--:-- Makefile (Makefile)--L4--A114 
Hd "belajar fenan/ 
make 
ctt hallo.cpp -o hallo 
Compilation finished at Sat Apr 10 08:37:06 
1 
(Compilation'exi EM O)S-LIS AI I55555555 555555555 EA Sa shell (Shel1:runy —L15—AI Ina | 


-u:4# “compilation“ 
Lg 


& Gambar 2. Emacs untuk pemrograman C- 4. 


menjalankan terminal. Ubah Major Mode 
menjadi shell-mode dengan “M-x shell- 
mode”. Anda akan langsung berada pada 
path dimana Anda menyimpan file hallo.cpp 
dan Makefile. Jalankan aplikasi dengan 
perintah: 

#.Ihallo 


Lihat Gambar 3. Jika seluruh proses 
sukses maka aplikasi dapat dijalankan dan 
menghasilkan output: 

Hello World 


Dapatkan lebih dari Emacs 
Pemrograman 

Bahasa pemrograman yang didukung oleh 
emacs sampai saat ini: Assambly, AWK, C, 
C-4# #, FORTRAN, LISP, modula-2, Pascal, 
Perl, Prolog, Scheme, dan SGML. Emacs 
adalah IDE. 


Administrasi file 

Emacs dapat digunakan sebagai file 
manager. Emacs memiliki mode shell (shell- 
mode), mode direktori (dired-mode), 
perintah find-file, dan perintah langsung 
dired (C-x dj). 


Pengolah kata (word processing) 
Walau tidak semodern OpenOffice.org, 
Emacs dapat digunakan sebagai text editor 
biasa. 


Mark Up Text 

Emacs memiliki mode HTML dan LaTex, 
bahkan semua yang Anda butuhkan untuk 
bahasa mark up. 


72 InroLINUX JULI 2004 


& Gambar 3. Emacs menjalankan program binary. 


Internet 

Emacs pun dapat digunakan sebagai ftp 
client (Ange-ftp mode), telnet, maupun 
mengecek e-mail. 


Game 

Ada beberapa game yang dapat Anda 
mainkan dalam Emacs. Anda dapat 
melihatnya pada menu 7ools | Game |... 


Lainnya 
Masih banyak yang dapat dilakukan dengan 
Emacs. Dan jika Anda bingung atau stress 
tentang Emacs, jangan ragu untuk 
berinteraksi dengan Psychotherapist 
(Help |Emacs Psychiatrist) yang Emacs 
sediakan untuk membantu Anda. 

Penulis yakin setelah Anda mencoba 
Emacs, menggunakan, dan menguasainya, 
Anda akan susah berpaling ke yang lain. 


Emacs dan masa depan 
pemrograman 

Seiring dengan berkembangnya tool-tool 
IDE dengan dukungan GUI yang menawan, 
ditambah terintegrasinya berbagai pustaka 
objek yang memudahkan desain 
antarmuka, mampukah Emacs dan juga 
saudaranya vi mempertahankan 
eksistensinya? 

Walau penulis menyebutkan betapa 
sulitnya berpaling ke editor lain setelah 
mengenal Emacs (maupun vi), namun kita 
tidak dapat memungkiri kemudahan yang 
ditawarkan oleh tool-tool lainnya. Emacs 
memang bukan sekadar editor biasa, 
namun pada saat tertentu, untuk 


www.infolinux.web.id 


pengembangan aplikasi berbasis KDE 
misalnya, penulis memilih KDevelop. Ketika 
berhubungan dengan Java, pilihan jatuh ke 
Eclipse. Pertimbangan utamanya adalah 
efisiensi. 

Lalu kapan Emacs digunakan? Satu 
keunggulan Emacs adalah sudah terinstalasi 
secara default (seperti halnya vi) dalam 
sistem berbasis UNIX. Keunggulan inilah 
yang tidak dapat tergantikan oleh tool-tool 
lainnya. 

Andaikan Anda mengelola proyek di 
sorceforge.net, akses yang disediakan 
adalah melalui secure shell yang dapat 
dilakukan dengan openssh pada sistem 
berbasis UNIX atau PUTTY pada Windows. 
Kemampuan menggunakan Emacs paling 
tidak sangat dibutuhkan untuk melakukan 
fast correction jika terjadi kesalahan secara 
mendadak. Mengingat Emacs adalah satu 
di antara dua editor yang tersedia. 

Emacs dapat diandalakan untuk segala 
aktivitas yang berhubungan dengan akses 
maupun pemrograman dalam jaringan lintas 
sistem. Apalagi bagi mereka yang suka 
“menyelusup”, walau pilihannya di bawah 
line programming. Kehadiran Emacs 
bukanlah basa-basi. 

Oleh karena itu, Emacs (bersama vi) 
biasanya dimasukkan dalam kurikulum 
pembelajaran pemrograman sistem berbasis 
UNIX. Dan karena kelenturan hingga 
kemampuannya, Emacs masih memiliki 
tempat di masa yang akan datang sebagai 
sebuah editor yang bukan sekadar editor 
biasa.d 
Rio Andita Setiabakti (rio 4s@yahoo.com) 


IKLAN 


Regular Expression pada Python 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Regular Expression 
pada Python 


Dewasa ini, Regular Expression telah digunakan secara meluas dan 
memegang peranan yang cukup penting. Bagaimana pula penerapannya 


dengan bahasa Python? 


anyak programer yang melakukan 

pattern matching secara manual. 

Sebagai contoh, banyak program- 
mer yang memeriksa validitas alamat e-mail 
secara manual. Memeriksa satu per satu 
karakter misalnya. Semua hal tersebut 
sebenarnya bisa dilakukan dengan bantuan 
Regular Expression. 


Apa itu Regular 
Expression? 

Regular Expression adalah suatu cara 
menggambarkan susunan pola dalam suatu 
kalimat. Regular Expression ini banyak 
digunakan dalam text processing. 

Anda mungkin bertanya-tanya apa sih 
kegunaan Regular Expression yang sering 
disingkat regex ini. Pembahasan regex di 
sini ditujukan untuk pemula sehingga 
pembahasannya tidak akan terlalu 
mendalam. Sebagai ilustrasi dari pemakain 
regex, kita akan mengambil contoh berikut. 
Misalnya Anda memiliki sebuah daftar 
nama dan nomor telepon, Anda mungkin 
ingin mencari pemilik nomor yang digit ke-3 
nya adalah 8 dan digit terakhirnya adalah 9. 
Ataupun apabila Anda ingin mengekstrak 
semua alamat e-mail ataupun website 
dalam suatu dokumen. Anda akan 
membutuhkan Regular Expression. 

Contoh lainnya apabila Anda ingin 
mengganti semua kata 'large' dengan kata 
'besar' dalam sebuah dokumen. Dalam hal 
ini, Regular Expression mendukung fitur 
searching and replacing sehingga dapat 
menghemat waktu Anda. Fungsi search 
dan replace yang acap kali dijumpai pula 
pada teks editor juga dibuat berdasarkan 
Regular Expression. Selain itu, Regular 
Expression juga sering digunakan untuk 
menvalidasi input-an dari user misalnya 
pada validasi inputan pada form suatu 
halaman web. 


74  InroLINUX JULI 2004 


Banyak utilitas Linux yang menyisipkan 
kemampuan regex dalam programnya 
untuk manipulasi teks. Misalnya beberapa 
command-line tools di lingkungan Linux 


seperti grep, sed, awk menggunakan regex. 


Bahkan kini fasilitas Find Files di KDE juga 
telah dilengkapi dengan Regular Expression 
editor. Untuk memanggil fasilitas Find Files 
ini, Anda bisa menekan Alt -F2 dan 
mengetikkan kfind. Anda dapat mene- 
mukan regex editor pada bagian tab kedua 
Contents. 

$ cat /etc/passwd | grep 'eric' 
eric:x:501:501:Eric:/home/eric:/bin/bash 
$ grep 'IEelric' /etc/passwd 
eric:x:501:501:Eric:/home/eric:/bin/bash 
$ su 

# grep 'eric' /etc/shadow /etc/passwd 
letc/shadow:eric:$1$w. 

bnCDZo$WpXoK Mwvd/18cZjidebvt.: 
12468:0:99999:7::: 
letc/passwd:eric:x:501:501:Eric:/home/ 
eric:/bin/bash 


Di atas adalah salah satu contoh 
penggunaan perintah grep yang digunakan 
untuk menyeleksi teks pada suatu file di 
mana juga mendukung ekspresi reguler. 
Untuk memahami lebih lanjut, kita akan 
membahas tentang pola pencocokan yang 
digunakan dalam ekspresi reguler. Pada 
umumnya, suatu rangkaian karakter atau 
kata akan cocok dengan karakter atau 
kata itu sendiri. Misalnya ekspresi 'coba' 
akan cocok dengan kata 'coba' sendiri. 
Kita bisa mengaktifkan fitur case- 
insensitive di mana ekspresi 'coba' akan 
cocok dengan 'COBA' atau 'Coba' dst. 
Ada pengecualian untuk aturan ini di mana 
ada karakter-karakter tertentu yang tidak 
cocok dengan karakter itu sendiri. 
Karakter-karakter tersebut dinamakan 
metakarakter. 


www.infolinux.web.id 


Metakarakter 

Metakarakter mempunyai makna khusus 

dalam penggunaan regex. Beberapa 

metakarakter yang sering digunakan untuk 

membuat regex adalah sebagai berikut: 
SBN An 


Pertama adalah metakarakter ”" untuk 
menandakan pencocokan dimulai dari awal 
baris dan metakarakter “$' untuk 
menandakan pencocokan dimulai dari akhir 
baris. Misalnya ekspresi reguler “coba akan 
cocok dengan 'coba' yang didapat dari 
awal baris dan ekpresi coba$ akan cocok 
dengan 'coba' didapat dari akhir baris. 
Selanjutnya kita membahas penggunaan 'I' 
dan 'J'. Kedua tanda tersebut digunakan 
untuk menentukan kelas karakter yang 
ingin dicocokkan. 

Kita bisa menulis karakter-karakter yang 
ingin dicocokkan ataupun range karakter 
yang ingin dicocokkan dengan 
menggunakan tanda '-'. Misalnya expresi 
Iabc| akan cocok dengan karakter 'a','b',dan 
'c'. Expresi reguler Jabcl akan sama hasilnya 
dengan Ia-cl. Bila kita ingin mencocokan 
semua karakter kapital , Anda cukup 
membuat expresi reguler (A-ZI. Perlu diingat 
metakarakter tidak aktif di dalam kelas. 

Di dalam kelas, metakarakter kehilangan 
makna khususnya. Misalnya ekspresi 
reguler labc$J akan cocok dengan 'a','b','c' 
dan '$', di mana $ kehilangan makna 
khususnya. Anda dapat 
mengkomplemenkan set karakter dalam 
kelas dengan menggunakan metakarakter 
“A1 Dengan demikian ekspresi (“a-cl akan 
cocok dengan karakter selain 'a','b',dan 'c'. 

Berikutnya adalah metakarakter “' yang 
digunakan untuk menghilangkan makna 
khusus dari suatu metakarakter. Misalnya 
apabila Anda ingin mencocokkan karakter 
“(ataupun '$' , Anda cukup memberikan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tanda V' sebelum karakter tersebut untuk 
menghilangkan makna khususnya: N atau 
1$ . Dalam Python metakarakter “' biasa 
diikuti berbagai karakter untuk mewakili 
berbagai set khusus. 

Id ekivalen dengan kelas |0-91 

ID ekivalen dengan kelas (“0-91 

Is ekivalen dengan kelas (ltinifivir) 

IS ekivalen dengan kelas (Mtinifivir 

/w ekivalen dengan kelas Ia-zA-Z0-9 | 

AW ekivalen dengan kelas (“a-zA-Z0-9 | 


Untuk selengkapnya, Anda bisa lihat di 
dokumentasi modul re. Metakarakter '.' 
akan cocok dengan semua karakter kecuali 
karakter newline. Selanjutnya metakarakter 
"|" yang memiliki makna OR (atau). 
Misalnya ekpresi reguler A|B akan cocok 
dengan 'A' atau 'B'. 

Sekarang kita akan membahas 
metakarakter yang digunakan untuk hal-hal 
yang berulang. Pertama adalah metakarakter 
'€' yang digunakan untuk pengulangan 
karakter sebelum metakarakter '“' sebanyak 
O kali atau lebih. Misalnya ekspresi reguler 
cob"a akan cocok dengan 'coa'('b' 0 
kali),”coba'(“b' 1 kali)” cobba'('b' 2 kali) dst. 
Berikutnya adalah metakarakter '#-' di mana 
fungsinya hampir sama dengan 
metakarakter '“'. 

Perbedaannya adalah di mana 
metakarakter '--' hanya memperbolehkan 
pengulangan minimal 1 kali, sedangkan 
metakarakter '“' memperbolehkan 


pengulangan O kali. Misalnya ekspresi 


File type: 


reguler di atas ditulis ulang menjadi cob ta 
, maka ekpresi tersebut hanya akan cocok 
dengan 'coba'('“b' 1 kali), 'cobba'(“b' 2 
kali) dst. 

Berikutnya adalah metakarakter '?' yang 
memperbolehkan pengulangan minimal 0 
kali dan maksimal 1 sekali. Misalnya 
ekspresi reguler cob?a akan cocok dengan 
'coa' dan 'coba'. Terakhir adalah 
metakarakter 4 dan 'Y'. Penggunaan kedua 
metakarakter di atas sering ditulis (m,n) di 
mana m menyatakan banyaknya 
pengulangan minimal dan n menyatakan 
banyaknya pengulangan maksimal. 

Sebagai contoh ekspresi cobf1,3ja akan 
cocok dengan 'coba'('b' 1 kali), cobba' (“b' 
2 kali), cobbba'(“b' 3 kali). Jika nilai m tidak 
disertakan, maka defaultnya adalah O. 
Sedangkan jika nilai n tidak disertakan 
maka default-nya adalah tidak terhingga 
(tergantung kapasitas memory). 

Dengan demikian, maka ekspresi (0,) 
identik dengan metakarakter '“' , ekspresi 
(1,4 identik dengan metakarakter '--' dan 
ekspresi (0,1) identik dengan metakarakter 
"2". Dan yang terakhir adalah metakarakter 
“(“ dan ')'. Kedua metakarakter ini 
digunakan untuk menyatakan grup 
karakter. Misalnya ekpresi reguler 
(coba)(1,3) akan cocok dengan 'coba', 
'cobacoba' dan 'cobacobacoba'. 

Setelah mengenal dasar-dasar dari 
Regular Expression, kita akan membahas 
tentang pemakaian regex ini pada bahasa 
Python melalui pemanggilan modul re. 


Containing text: 


Search metainfo sectio| 


Es | he 


sajalala 


ASCI syntax: |test) (2,5). 


Help 


Repeated from 2 to 5 times 
3 Any 
— 


OK Cancel 


& Gambar 1. Fasilitas Find Files di KDE. 


www.infolinux.web.id 


Regular Expression pada Python 


Modul ini disertakan dalam Python sejak 
versi 1.5 dan telah menggunakan Perl-style 
Regular Expression. Bila Anda sebelumnya 
pernah menggunakan regex pada Perl, Anda 
pasti akan merasa familiar dengan regex di 
Python. Modul re aslinya merupakan modul 
yang ditulis dalam bahasa C yang kemudian 
di-import ke dalam Python. Selanjutnya kita 
akan melihat bagaimana penerapan regex 
dengan bahasa Python. 

Regular Expression pada Python 
dikompilasi menjadi suatu instansi objek 
yang menyediakan metode-metode seperti 
matching, searching dan replacing serta 
fungsi-fungsi manipulasi teks lainnya. Untuk 
memakai regex ini, kita harus mengom- 
pilasinya dengan metode compile() dan bila 
ingin digunakan lagi, maka kita tidak perlu 
mengompilasi ulang regex tersebut, kita 
tinggal memakainya. Berikut contohnya: 

2252 import re 

252 pat - re.compile('coba"') 
252 print pat 

« sre.SRE Pattern object at 
0x403c0e20 

252 pat - re.compile('coba"', 
re.IGNORECASE) 


Ekspresi reguler dilewatkan sebagai 
paramater string pada perintah re.compilel). 
Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika 
menggunakan karakter “V'. Misalkan kita 
ingin melakukan pencocokan dengan string 
Nabc' maka expresi reguler yang tepat 
adalah Nabc. Namun sewaktu kita 
mengompilasi expresi reguler tersebut , 
perintah yang benar adalah 
re.compile(1Wabc') mengingat tanda “' 
dalam string Python juga memiliki makna 
tersendiri sehingga perlu ditambahkan dua 
buah karakter “' lagi. 

Untuk mengatasi masalah ini kita dapat 
menggunakan raw strings dengan 
menambahkan awalan r pada ekspresi 
reguler. Jadi perintah di atas dapat ditulis 
menjadi re.compile(r Nabc'). Kita akan 
menggunakannya dalam contoh-contoh 
selanjutnya. 

Python menawarkan dua operasi regex 
yang mendasar yakni match() dan searchi). 
Perbedaan di antara keduanya, yakni 
match() hanya melakukan pencocokan 
pada awal string (atau tidak sama sekali), 
sedangkan search() mencari dari awal 


InroLINUX JULI 2004 75 


Regular Expression pada Python 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


sampai akhir string dan berhenti jika telah 
menemukan string pertama yang cocok 
dari sebelah kiri. 

Untuk fungsi metode match() dan 
search() ketika menemukan string yang 
cocok akan mengembalikan objek Match. 
Jika tidak menemukan string yang cocok, 
maka akan mengembalikan objek None. 
Untuk jelasnya, mari kita lihat contoh 
berikut. 

222 import re 

222 pat - re.compilelr'Python') 

2252» m - pat.match(“Python”) 

2252 print m 

« sre.SRE Match object at 
0x40405090 »— 

2252 m - pat.match(”Java dan Python”) 
2252 print m 

None 

2252 m - pat.search(“Python”) 

2252 print m 

« sre.SRE Match object at 
0x40405090 » 

2252 m - pat.search(”Jython”) 

2252 print m 

None 

222 m - pat.search(”Java dan Python”) 
2252 print m 

« sre.SRE Match object at 
0x40405090 »— 


Di bawah ini, kita akan membuat contoh 
sederhana penggunaannya regex dalam 
validasi. 

#test.py 


#!/usr/bin/env python 
import re 


pat - re.compile(r'lw.-1-@Nw.-14') 


while 1: 
email - raw input('Masukkan alamat 
email Anda : ') 
if pat.match(emiil): 
print “Selamat, alamat email yang Anda 
masukkan valid." 
break 
else: 
print “Maaf, alamat email yang Anda 
masukkan tidak valid.” 


Kode di atas bila dijalankan akan 
menghasilkan keluaran sebagai berikut: 


76  InroLINUX JULI 2004 


» eric@localhost: /home/eric/tmp/python - Shell 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


Konsole UK 


Masukkan alamat email Anda 
Masukkan alamat email Anda 
Masukkan alamat email Anda 


Selamat, alamat email yani 
Ceric@localhost pythonJ$ 


& Gambar 2. Contoh program test.py. 


$ python test.py 

Masukkan alamat email Anda : 
plasa.com 

Maaf, alamat email yang Anda masukkan 
tidak valid. 

Masukkan alamat email Anda : eric$plasa 
Maaf, alamat email yang Anda masukkan 
tidak valid. 

Masukkan alamat email Anda : 
eric85id@plasa.com 

Selamat, alamat email yang Anda 
masukkan valid. 


eric 


Objek Match yang dihasilkan dari 
penerapan perintah match() dan search/) 
mempunyai atribut dan metode sendiri 
juga. Anda dapat melihatnya dengan 
perintah dir(). 

222 import re 

222 pat — re.compilelr'IA-Zlyth?on') 
»»2» s - "Saya sedang belajar Python 
dan Jython” 

222 m - pat.matchis) 

2252 print m 

None 

2252 m - pat.searchis) 

2252 print m 

« sre.SRE Match object at 
0x40404090 » 

2252» dirlm) 

I—.copy '," deepcopy ', 'end', 
'expand', 'group”, 'groupdict', 'groups', 
'span', 'start') 


Beberapa metode yang sering digunakan 
adalah groupl), start(), end() dan span). 
Metode group() mengembalikan string yang 
cocok dengan pola yang kita inginkan. 
Metode start() mengembalikan nilai indeks 
awal string yang cocok, sedangkan metode 
end() mengembalikan nilai indeks akhir dari 
string yang cocok. Metode span) 
mengembalikan tuple yang berisi nilai 


www.infolinux.web.id 


1 eric plasa.com 

Maaf, alamat email yang Anda masukkan tidak valid. 
! ericfplasa 

Maaf, alamat email yang Anda masukkan tidak valid. 
1 eric85id@plasa.com 
Anda masukkan valid. 


indeks awal dan akhir dari string yang 
cocok. 

2252 m.groupl) 

'Python' 

2252 m.start(), m.endi) 

(20,26) 

2252 m.spani) 

(20,26) 


Metode search() akan berhenti jika telah 
menemukan satu string yang cocok, bila 
kita ingin menemukan semua string yang 
cocok maka kita dapat menggunakan 
metode findall(). 

Anda juga dapat menggunakan metode 
finditer() untuk mendapatkan nilai indeks 
awal dan akhir dari setiap string yang 
cocok. 

22525 m - pat.findall(s) 
2252 print m 
('Python','Jython'l 
2252 iterator — pat.finditer(s) 
222 print iterator 
«callable-iterator object at 0x404008ec» 
2252 form in iterator: 
print m.span() 


(20,26) 
(31,37) 


Modifikasi string 

Modul re juga mendukung fungsi-fungsi 
modifikasi string, seperti metode split(), 
sub(), dan subn/). 

Metode split() pada modul re 
sebenarnya hampir sama dengan metode 
split() pada objek string. Metode split() pada 
modul re ini berfungsi memecah/membagi 
bagian-bagian string setiap terjadi 
kecocokan dengan ekpresi reguler dan 
menempatkannya dalam objek list dan nilai 
kembaliannya berupa objek list tersebut. 
Metode split memiliki dua parameter. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Parameter pertama adalah objek string 
yang hendak dicocokkan dan parameter 
kedua bersifat optional untuk menandakan 
maksimum dibagi berapa bagian. Nilai 
default untuk parameter kedua ini adalah O. 
Misalkan kita mengisi parameter kedua ini 
dengan nilai 2, maka akan dibagi menjadi 
dua bagian dan sisanya akan dijadikan satu 
serta ikut dimasukkan dalam objek list yang 
terbentuk. Berikut contohnya: 

222 import re 

2252 pat - re.compile(r1W 4) 
222 pat.split(“Saya sedang belajar 
Python”) 

|'Saya', 'sedang', 'belajar', “Python'| 
222 pat.split(“Saya sedang belajar 
Python”,2) 

|'Saya', 'sedang', "belajar Python'| 
222 pat - re.compile(r'alw#') 
2252 pat.split(“Saya sedang belajar 


Python”) 
I'S', ' sed', " bel", ' Python'J 
2252 pat - re.compilelr'y') 


2252 pat.split(”Python, Ruby dan Tcl”) 
(P', 'thon, Rub', ' dan Tcl') 

222 re.split(r'y',”Python, Ruby dan 
Tcl”) 

(P', 'thon, Rub', ' dan Tcl') 


Metode sub() akan mengganti semua 
substring yang cocok dengan ekpresi 
reguler yang diberikan dengan string baru 
yang kita inginkan. Metode subl) juga 
memiliki tiga parameter. Parameter pertama 
adalah string pengganti, parameter kedua 
berupa string yang hendak diganti dan 
parameter ketiga bersifat opsional untuk 
menandakan berapa kali akan terjadi 
pergantian string. Nilai default untuk 


x eric@localhost: /home/eric - Shell - Konsole 
Session Edit View Bookmarks Settings Help 


parameter ketiga ini adalah O menandakan 
bahwa semua string yang cocok dengan 
ekspresi reguler akan diganti. Berikut 
contohnya: 
555 pat - 
Ru#w")') 
»2»2» s - "Saya belajar Python, Jython 
dan Ruby” 

222 pat.subl“bahasa scripting”,s) 
'Saya belajar bahasa scripting, bahasa 
scripting dan bahasa scripting' 

222 pat.subl“bahasa scripting”,s,2) 
'Saya belajar bahasa scripting, bahasa 
scripting dan Ruby' 


re.compile(r ((P|J) “Aw” | 


Metode subn() sebenarnya sama dengan 
metode sub(). Hanya saja nilai kembalian 
dari metode subn() ini berupa sebuah tuple 
yang mengandung dua elemen, yakni string 
perubahan yang dihasilkan dan banyaknya 
pergantian yang terjadi. Berikut contohnya: 

222 pat.subn(“bahasa scripting”,s) 
(“Saya belajar bahasa scripting, bahasa 
scripting dan bahasa scripting', 3) 


Untuk lebih jelas mengenai penggunaan 
regex ini, kita akan menggunakan sebuah 
fungsi untuk membantu Anda mempelajari 
pola-pola pencocokan dengan regex ini. 

222 import re 
222 def re showipat, s): 

print re.compile(pat, re.M).sub(“ 
(gt02,s.rstrip/)) 


Fungsi di atas akan menampilkan kata/ 
kalimat yang sesuai dengan pattern regex 
yang kita berikan. Sekarang saatnya bagi 
kita untuk menguji kemampuan regex ini. 

»22» s - "Saya sedang belajar Java dan 


2 hg x 


Session Edit View Bookmarks Settings Help | 


eric@localhost: /home/eric - Shell - Konsole TIK 


Regular Expression pada Python 


Python dengan Jython." 

222 re showir'th',s) 

Saya sedang belajar Java dan Pyfthlon 
dengan Jyfthlon. 

222 re showir'aw#',s) 

Sfayal sedfang) belfajar) Jfava) dian) 
Python dengfan) Jython. 

222 re showir'.”,s) 

Saya sedang belajar Java dan Python 
dengan Jythonf.) 

222 re showir'(laM1,2)',”lalalalala") 
(lala lala Xla) 

2252 re showir'“Python',”Python dan 
wxPython”) 

(Python) dan wxPython 

2252 re showir'Pythons',”Python dan 
wxPython”) 

Python dan wx4Python) 


Regular Expression memang 
menawarkan berbagai kemampuan 
manipulasi teks yang baik, akan tetapi juga 
mempunyai keterbatasan. Regular 
Expression mempunyai batasan di mana 
tidak bisa melakukan pattern-matching 
pada data yang bersarang dan bertingkat 
seperti pada HTML dan XML yang 
menggunakan sistem parsing. Adakalanya 
ada hal yang bisa dilakukan oleh regex, 
namun ekspresi regulernya akan menjadi 
sangat rumit. Bila hal tersebut terjadi, Anda 
lebih baik membuat sendiri fungsi tersebut 
dalam bahasa Python yang tentunya akan 
lebih mudah dimengerti. Dalam hal ini, 
tentunya Anda bisa memilih kapan kita 
membutuhkan regular expression. Setiap 
hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing, bukan? 

Eric (eric85id@plasa.com) 


IGCC 3.3.4 (Mandrake Linux 9.2 3.3.1-1Imdk)1 on linux2 
Type "help", "copyright", 
»)) import re 

»)? pat - re.compilet(r' Nut") 

»?? pat. split "Saya sedang belajar Python") 
I'S', ' sed", ' bel', ' Puthon'J 

»2) pat - re. -compiletr' NW") 


"credits" or "license" for more information. 


Type "help", 
» import re 
»»» def re.showlpat,s): 


leric@localhost ericJ$ python 
Python 2.3 (#2, Aug 31 2003, 17:27:29) 
IGCC 3.3.1 (Mandrake Linux 9.2 3.3.1-1mdk)J on linux2 


"copyright", "credits" or "license" for more information. 


2?) pat. split(" 'Saya sedang belajar Python" ) 
I'Saya', 'sedang', 'belajar', 'Python'J 

»» pat! split "Saya sedang belajar Python",2) 
I'Saya', 'sedang', "belajar Puthon'J 

»?) pat - re. compiletr' ") 

2?) pat. split(' di bad Ruby dan Tc1") 

L'P', 'thon, Rub', ' dan Tcl' 

2)?» re. split (r' Us ' “Python, Ruby dan Tc1") 
C'P', 'thon, Rub', ' dan Tel | 

»?»» pat - re. compile(r' (CPII) Nu IRudNure)) 
»)»» s - "Saya belajar Python, Jython dan Ruby" 
»)) pat.sub( "bahasa scripting",s) 


)?? pat.sub( "bahasa scripting",s,2) 
"Saya belajar bahasa scripting, bahasa sceripting dan Ruby' 
)?) pat.subn( "bahasa scripting",s) 


"Saya belajar bahasa scripting, bahasa scripting dan bahasa scripting' 


('Saya belajar bahasa seripting) bahasa scripting dan bahasa scripting', 3) 


print re.compile(pat,re.M) .sub( "INg(OD3",s.rstript)) 


»»?) s - "Saya sedang belajar Java dan Python dengan Jython." 
2») re showlr'th',s) 

Saya sedang belajar Ia dan Pyfth3on dengan Jyfthjon. 

2»)? re showlr' awt" 

Staya3 sedtang! bel tajar3 Jtava) dian) Python dengfan? Jython. 
»)) reshow(r'N.',s) 

Saya sedang belajar Java dan Python dengan Jythont.3 

»?? re.show(r' (la)f1,2)' ,"lalalalala") 

flalaj flalaj la) 

»22 re .show(r'“Python', 
fPython? dan wxPython 
»2? re show(r'Python$' 
Python dan wxfPython3 
» 1 


“Python dan wxPython") 


» "Puthon dan wxPython") 


»» # # 

(Pi (Ba | 

& Gambar 3. Modifikasi string. & Gambar 4. Contoh penggunaan lanjut modul re. 
www.infolinux.web.id InroLINUX JULI 2004 77 


Graphical User Interface dengan Zenity 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Graphical User Interface 


dengan Zenity 


Untuk membuat sebuah graphical user interface untuk shell script, kita 


bisa menggunaan Zenity. 


erkadang, banyak tugas bisa 

terselesaikan dengan bantuan shel/ 

script sehingga kita tidak perlu 
berepot-repot membuat aplikasi dengan 
bahasa pemrograman. Walau bahasa 
sefleksibel Perl pun, masih ada beberapa 
aturan bahasa pemrograman tersebut yang 
harus kita turuti. Selain itu, kita juga masih 
membutuhkan bahasa pemrograman 
tersebut. Beda dengan shell script yang 
menggunakan shell, yang pasti terdapat di 
sistem. 

Sayangnya, shell script bukanlah bahasa 
pemrograman serius yang menyediakan 
koneksi ke berbagai pustaka pembuatan 
GUI. Dengan demikian, tidak ada cara untuk 
membuat GUI native dari shell script. 
Untunglah, beberapa aplikasi mendedikasi- 
kan dirinya sebagai alat bantu pembuatan 
GUI untuk shell script. Kita tinggal mem- 
berikan paramater ke aplikasi tersebut, 
kemudian aplikasi tersebut akan meng- 
gambar di layar dan berinteraksi dengan 
user. Kita dapat menikmati return value-nya. 

Salah satu tool yang sangat terkenal 
adalah Gdialog, versi grafis dari dialog yang 
menyediakan Text user interface (TUI) untuk 
shell script. Gdialog cukup lengkap, namun, 
sayangnya tidak terlalu dapat dikonfigurasi 
untuk mengakses berbagai internal GTK -- 
dan secara keseluruhan tidak terlalu 
konsisten. Yang jauh lebih bagus adalah 
Zenity, yang dibuat oleh Glynn Foster 
(alynn.foster@sun.com). Karyawan Sun 
tersebut tercatat sangat banyak memberikan 
kontribusi di dunia open source. 

Di artikel ini, secara singkat, kita akan 
melihat bagaimana penggunaan Zenity untuk 
menghasilkan GUI bagi shell script kita. 


Berbagai fungsi 

Berikut ini, kita akan melihat contoh-contoh 
pembuatan info, textinfo, entry, warning, 
error, guestion, file selection, calendar, list 


78  InroLINUX JULI 2004 


dan progress, lengkap dengan contoh dan 
kode siap pakai. 


Info 

Menampilkan informasi. Pembuatannya 
mudah sekali. Cukup berikan saja 
paramater info dan isi text-nya. 

zenity —info —text-”"Hello World from 
Shell script and Zenity” 


Textinfo 
Menampilkan isi dari sebuah text file. Dapat 
pula diedit apabila diinginkan. Berikan 
parameter text-info. Contoh pertama adalah 
penggunaan dasar dan contoh kedua 
adalah textinfo yang dapat diedit. 
Contoh 1: 

zenity —text-info -filename - /etc/passwd 


Contoh 2: 
zenity —text-info —filename - /etc/passwd 
-editable 


Entry 

Untuk meminta input kepada user. Berikan 
paramater entry. Kita mendapatkan inputan 
dengan membaca file hasil redireksi stderr 
ke file tertentu. 

TEMP - /tmp/temp 

zenity —entry 225 $TEMP 

INPUT -— 'cat $TEMP' 

rm -f $TEMP 

zenity —info —text- "Anda memasukkan 
$SINPUT” 


Warning 

Warning akan menampilkan peringatan 

kepada user. Berikan paramater warning. 

Penggunaannya sama seperti info. 
zenity —warning —text - "Komputer 
mungkin terkena virus” 


Error 
Error akan menampilkan pesan kesalahan. 


www.infolinux.web.id 


Select Items from the list below. 


Bug Number | Severity |Deseription 


992383 Normal Giktreei 


203823 High 
303823 Critical Menu editin 


Berikan paramater error. Penggunaan sama 
seperti warning. 

zenity —error —text-" Kesalahan Fatal. 
Komputer akan direstart" 


Guestion 

Ouestion akan menampilkan pertanyaan 
kepada user. Kita dapat menggunakan 
return value untuk mengetahui tombol apa 
yang ditekan oleh user. Return value nol 
menandakan sukses, OK atau positif. 
Contoh: 

zenity —guestion —text- "Apakah Anda 
ingin mengakhiri sesi login?” 

if IL $? -eg 01 

then 

zenity —info —text- "Sampai jumpa 
kembali" 

else 

zenity —info —text— "Selamat 
melanjutkan kembali pekerjaan Anda” 

fi 


File selection 

Terkadang, dalam sebuah shell script, kita 
perlu meminta sebuah user untuk 
memasukkan nama file. Tentu saja, 
memasukkan secara manual tidaklah user 
friendly dan dapat memicu kesalahan. 


PEEA 2 Ox rn von aa Tama | 
& Menampilkan isi file. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Untuk lebih baiknya, kita memanfaatkan 
file selection zenity. Penggunaannya 
kurang lebih sama seperti entry. Bedanya, 
kita memberikan parameter file-selection 
dan sebagai penampung kita gunakan file 
sebagai pengganti stdout, bukan stderr. 
Berita hebatnya, Zenity menyediakan 
fasilitas untuk memilih banyak file 
sekaligus. 

Contoh pertama adalah pemilihan file 
tunggal, dan contoh kedua adalah 
pemilihan banyak file sekaligus. Contoh 
ketiga sebagai tambahan, kita telah 
menentukan nama filenya terlebih dahulu, 
namun user masih dapat memilih file 
lainnya. 

Contoh 1: 

TEMP -— /tmp/temp 

zenity —file-selection 1» $TEMP 

FILE— 'cat $TEMP' 

rm -f $TEMP 

zenity —info —text-"Anda memilih file: 
$SFILE" 


Contoh 2: 

TEMP -— /tmp/temp 

zenity —file-selection —multiple — 
separator -”In” 15 $TEMP 

zenity —text-info —filename — $TEMP 
rm -f $TEMP 


Contoh 3: 
zenity —file-selection — filename - /bin/Is 


Calendar 

Fitur yang satu ini akan menampilkan 
kalender dan user bisa memilih data tanggal 
yang diinginkan. Cukup berikan saja 
paramater calendar. Untuk mengetahui 
tanggal yang dipilih oleh user, kita akan 
meredirect stdout ke file tertentu dan 
membaca isinya. 

Contoh pertama adalah contoh peng- 
gunaan dasar, sementara pada contoh 
kedua, kita telah menentukan tanggal 
terpilih. 

Contoh 1: 

TEMP -— /tmp/temp 

zenity —calendar —text-— "Pilih tanggal" 
12 $STEMP 

INPUT — 'cat $TEMP' 

rm -f $TEMP 

zenity —info —text- "Anda memilih 
tanggal: $INPUT" 


Contoh 2: 
zenity —calendar —day-1 —month-1 — 
year — 2005 


List 

Kita dapat menggunakan checklist ataupun 
radiolist. Kita memberikan paramater list 
untuk mendapatkan fungsi ini. Contoh 
pertama adalah contoh checklist, 
sementara contoh kedua adalah radiolist. 
Contoh ketiga akan menunjukkan 
penggunaan list lebih lanjut. Pada contoh 
ketiga, kita akan meminta user untuk 
memilih suatu direktori. Setelah itu, kita 
akan mendaftar file-file dalam direktori 
terpilih dan menampilkannya ke dalam 
sebuah list. User dapat memilih file-file 
yang diinginkan. Setelah itu, kita mendaftar 
file-file apa saja yang dipilih oleh user dan 
menampilkannya dengan rapi. 

Contoh 1: 

TEMP - /tmp/temp 

zenity —list —checklist —separator-"n” 
—column- Pilih —column -Makanan 1 
nasi 2 kwetiau 3 mie 1» $TEMP 

zenity —text-info — filename — $TEMP 

rm -f $TEM 


Contoh 2: 

TEMP - /tmp/temp 

zenity —list —radiolist —separator-"In” 
—column - Pilih — column -Makanan 1 
nasi 2 kwetiau 3 mie 1» $TEMP 
PILIH — 'cat $TEMP' 

rm -f $TEMP 

zenity —info —text-”Makanan favorit 
Anda: $PILIH" 


Contoh 3: 
TEMP - /tmp/temp 
zenity —file-selection 1» $TEMP 
DIR-'cat $TEMP' 
FILES —'Is $DIR' 
COUNT -—1 
rm -f $TEMP 
for file in SFILES 
do 
LINE-"$COUNT sfile” 
echo $LINE » 5 $TEMP 
let COUNT - COUNT #1 
done 
zenity —list —checklist —separator-"n” 
—column-pilih —column- File 'cat 
$TEMP' 12 $TEMP 


www.infolinux.web.id 


Graphical User Interface dengan Zenity 


& Menyediakan daftar pilih file untuk user. 


zenity —text-info — filename — $TEMP 
rm -f $TEMP 


Progress 
Zenity dapat pula menampilkan progress 
bar apabila kita memberikan paramater 
progress. Progress bar dapat ditampilkan 
incremental ataupun pulsate. Pulsate adalah 
kondisi dimana progress bar berjalan bolak 
balik tanpa batas yang jelas. Umumnya, 
pulsate digunakan apabila kita tidak 
mengetahui pasti batas dari suatu progress 
atau perkembangan terlalu sudah untuk 
diamati. Progress bar dapat ditutup 
otomatis apabila telah mencapai 10096. 
Contoh pertama akan membahas 
progress bar incremental, dan contoh 
kedua akan membahas contoh pulsate. 
Contoh 1: 
zenity —progress —percentage-10 
Contoh 2: 
zenity —progress —percentage—-10 — 
pulsate 


Opsi-opsi general 

Opsi-opsi ini berlaku general untuk fungsi- 

fungsi zenity: 

@ —— title — TITLE, untuk mengubah title 
sebuah dialog 

@ ——window-icon —ICONPATH, untuk 
mengubah icon window dengan file icon 
tertentu 

@ ——width-WIDTH, untuk mengubah 
lebar dialog 

@ ——height -HEIGHT, untuk mengubah 
tinggi dialog 


Dengan menggunakan Zenity, walau 
shell script pun, akan tampil dengan indah 
dan user friendly. Selamat berkreasi dengan 
shell script (dan Zenity tentunya)!4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX JULI 2004 79 


IKLAN 


IKLAN 


mg — RF—— 


82 InroLINUX JULI 2004 www.infolinux.web.id 


